


D Tampilan Desktop 3D dengan Beryl 





——— 
uliax 6. 
Bye Linux 


— 
—i 








[ ON THE DVD | 






redOrd'or OpenSUSE 10.2 


Kumpulan Paket Extras Terbaik 5 





(at Tin Aa Mani Distro 


Bingung Memilih Distro? Temukan Solusinya di Sini (301 


6 Groupware Pilihan untuk Kebutuhan Perusahaan 


Kenali Lebih Dalam Penggunaan Desktop GNOME 


TUTORIAL SPESIAL! 
Isu Seputar Parameter Kernel [521 Ag 
Cara Mudah Merapikan Koleksi MP3 [60] — 
Instalasi WLAN Adapter Menggunakan ndiswrapper [66] 1 J 
Menggabungkan FDS dengan Postfix [75] EDISI 03/2007 HARGA Rp30.000 


Jawa-Bali: Rp33.000 














NETWORKING, SYSTEM ADMINISTRATION, AND MORE 





© 
Li 
= 
ei 





LINUX 


Pemimpin Umum Mario Alisjahbana 
Pemimpin Redaksi Rusmanto Maryanto 
Redaktur Senior Anton R. Pardede, 
Effendy Kho 
Redaktur Ahli Budi Rahardjo, 
| Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi 
Staf Redaksi E. Wiryadi Salim, 
Supriyanto 
Sidang Redaksi Bonifacius S. Ryanto 
Kontributor Noprianto, Ria Canseria 
Produksi Renny Fitriastuti 
Sekretariat Evawani Utami Putri 


Alamat 
Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731 
Faksimili: (021) 315-3732 
E-mail: redaksi@infolinux.co.id 


TATA LETAK & DESAIN 


Dhany Sudharmanto 
Lely Yulaena 
Mardiana 


IKLAN, PROMOSI, & KERJA SAMA 


Manajer 
Thomas Hendra Waskita 


Staf 
Imam Ariyanto 
Indran B. Sapto 
Meladi Krisbiono 


SIRKULASI 


Purwaluyo 


Alamat 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 

Kawasan Industri Pulogadung 
Jakarta 13930 

Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779 
Faksimili: (021) 4682-6817 
Untuk berlangganan atau pemesanan edisi-edisi sebelumnya 

lihat halaman 81 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer) 


PENERBIT 


PT InfoLinux Media Utama 


PENGETAK 
PT Dian Rakyat, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas risiko 
Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan 
data atau kerusakan pada komputer, alat-alat, atau software 
yang Anda miliki ketika menggunakan tip atau saran. 
Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 


INI IJIN IE InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 
PUBLICATIONS Publications. Pinpoint Publications juga mener- 
bitkan majalah bulanan PC Media, tabloid dwi-mingguan PC 
Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini InfoLINUX. Dila- 
rang mereproduksi seluruh atau sebagian materi di media ini 
dalam bentuk dan dengan tujuan apapun tanpa izin. Pinpoint 
Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau produk 
yang dimuat di InfoLINUX. Semua anggota redaksi InfoLINUX 
tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang 
dimuat. Hasil ulasan dan tes yang dimuat di InfoLINUX tidak 





EDITORIAL 


EDISI EKONOMIS 
KEMBALI BEREDAR! 


Mulai edisi 03/2007 ini, kami kembali menerbitkan Info- 
LINUX edisi “ekonomis”. Kami menyebutnya ekonomis, 
karena isi majalah yang berukuran kecil ini sama dengan 
isi majalah edisi normal atau besar. Perbedaan kedua edisi 
ini hanya pada ukuran majalah dan jenis kertas. Tentu saja 
juga berbeda harganya. 

Kami menerbitkan edisi ekonomis ini setelah menerima 
banyak permintaan dan masukan dari pembaca. Banyak di 
antara pembaca yang merasa berat dengan harga InfoLI- 
NUX edisi normal. Sebagian pembaca pernah menikmati 
edisi ekonomis InfoLINUX yang beredar pada tahun 2003- 





2004. Sebagian lagi membandingkan InfoLINUX dengan Wee Maryanto (ne Ime 


saudaranya, PC Media, yang juga memiliki edisi ekonomis. 

Terdapat perbedaan yang mencolok jika Anda membandingkan edisi ekonomis 
versi baru ini dengan versi lama, yaitu adanya bonus DVD. Edisi ekonomis periode 
2003-2004 tidak dilengkapi bonus CD, sedangkan edisi normalnya periode itu se- 
lalu disertai CD. Kami terpaksa menghentikan penerbitan edisi ekonomis saat itu 
karena kami menilai belum ekonomis, antara lain jumlah pengguna Linux waktu 
itu masih sedikit. Isi DVD edisi ekonomis ini sama persis dengan isi DVD edisi 
besar. Kami tidak lagi memilih menyertakan CD, karena daya tampungnya yang 
tidak seimbang dengan harganya. Harga edisi ekonomis ini hanya sekitar setengah 
harga edisi besar. Ini bisa saja dimaknai lain, Anda yang hanya ingin memiliki DVD 
InfoLINUX akan mendapatkan bonus majalah kecil. Namun bagi pembaca yang 
kurang senang dengan font dan gambar yang kecil, kami akan tetap menyediakan 
edisi besar dengan bonus DVD untuk Anda. 

Dengan dirilisnya InfoLINUX edisi ekonomis ini, kami berharap penyebaran 
informasi, manual, dan DVD tentang Linux dan FOSS (free/open source software) 
lainnya semakin merata di Indonesia. Edisi ekonomis juga dapat membantu para 
mahasiswa dan pelajar yang ingin mendapatkan bacaan beserta software Linux dan 
FOSS terbaru dengan biaya murah. Dengan demikian, jumlah SDM yang dapat 
mendukung penggunaan Linux dan FOSS juga akan meningkat pesat. 

Meskipun pemerintah telah memutuskan membuat kesepakatan dengan 
Microsoft, kami melihat jumlah pengguna Linux dan FOSS di Indonesia terus 
bertambah. Perkembangan Linux dan FOSS yang cepat ini akan membuat 
pemerintah dan dunia bisnis Indonesia berpikir seribu kali sebelum memutus- 
kan membeli lisensi yang sangat mahal, kecuali beberapa software yang belum 
ada penggantinya di Linux dan FOSS. A 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 
CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 


terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan atau 
produk tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, tes 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. 


PCMedia :LINUX Gt 


BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 

ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779, Faksimili: (021) 4682-6817 





www.infolinux.web.id INFOLINUX = 03/2007 3 


INDEKS 


LINUX 


Edisi 03/2007 













Game 
[24] Fish Fillets NG 0.7.3-5 
[24] SuperTuxKart 0.2-3 






Buku 
[25] Building Telephony Systems with Asterisk 
[25] The OpenOffice.org 2 Guidebook 

[25] Membangun Aplikasi SMS Gateway di 


Linux 




























Software Pilihan 
[26] SoundKonverter 0.3 

[27] EAGLE 4.16 

[27] FBReader 0.7.4r 

[27] Namistai 1.26 

[28] StatSVN 0.3.0 

[28] Plume CMS 1.2.2 

[28] wxHatch 1.41 

[28] Scribus 1.3.3.7 

[29] MOHA Chat 0.1 

[29] KDE DVD Authoring Wizard 1.4.3 
[29] L7-filter 2.9 kernel 

[29] NanoBlogger 3.3 













kware 


Linux 








ae Utama 
x LI (II nttp://sIks.depsos.go.Id/apps/bencana/c h G , 
ease Noten © Fedora Project S Fedora Weekly News Community SUP [30] Distro untuk Anda 


Alternatif 
[38] Integrasi Office dalam Satu Aplikasi 


Tanggal Since 0000-00-00 00:00:00 Until 2007-01-26 18:09:46 








Bisnis 
42 [42] Sosialisasi GNU/Linux Sampai ke 


Tunanetra 












4 Application Launcher... 
Copy a launcher from the applications menu 


Praktik Instan 


[44] Mengenali Lingkungan Desktop Linux 
Melalui GNOME 


a Battery Charge Monitor 
Monitor a laptop's remaining power 


Pal Character Palette 
Insert 
Clock 
Get the current time and date 


rE Command Line 
Mini-Commander 





& Connect to Server... 
Connect to a remote server 


Buse le 










Solusi 
[48] Melindungi Proses di Remote PC agar 
tetap Berjalan 















[3] Editorial [12] Budi Rahardjo: Perkembangan Hardware 
[14] Michael S. Sunggiardi: Carut Marut 
(4) Indeks MoU Microsoft 






[50] Komunitas 
























Tutorial 

























Aktual dan Profil , (161 Surat Anda [52] Memproses Parameter Kernel 

[6] Masih Adakah > | , [57] Desktop 3D dengan Beryl 

[7] CNR Dapat Dinikmati Semua Distro Hardware a | J 

[7]. Profil: Dolly Aswin Harahap, [20] Edimax EW-7209APg [60] Merapikan Penyimpanan File MP3 yang 
Termotivasi oleh InfoLINUX [20] SMCWEBT-G EZ Connect g Wireless Pen an 

[8] MS Hadir di Linux Asia 2007 AccessPoint [66] Instalasi Wireless Network Card 

[8] Oracle Menghadirkan Software [21] QNAP TS-201 Turbo Solution dengan ndiswrapper 
Manajemen Linux [21] TRENDnet TS-1300 USB 2.0 IDE [69] Mengolah Gambar dengan GIMP 


[8] OpenSolaris akan Ber-GPLv3 

[9] Hacker Kernel Linux Menawarkan 
Pembuatan Driver Linux 

[9] Profil: Julianto Arief Setiadi, 
Memperkenalkan Linux di Sekolah 


Network Storage Enclosure [75] Integrasi Fedora Directory Server de- 


Dist ngan Postfix Mail Server 
istro 

[22] Kuliax 6.0 
[22] PC Linux 2006 










[78] Info Harga 








Opini 
[10] I Made Wiryana: Bertemunya Aktivis 
Open Source 


Software (80) Kuis InfoLINUX 


[23] eBox 0.8.1 
[23] TrixBox 2.0 









[82] Edisi Mendatang 


4 03/2007 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


AKTUAL «PROFIL 


6 






dg 


cd 
4g aa 
o> 
NA Pa Pe ae 










akan segera berubah. 


Dari sebuah laporan dari media Linux- 
Watch menemukan bahwa ternyata masih 
terasa hawa panas yang muncul dari abu 
kebesaran organisasi tersebut. 

Namun, apakah OSI itu? Pada dasarnya, 
organisasi non-profit OSI, didirikan tahun 
1998 oleh Raymond dan lainnya, dan diben- 
tuk dengan tujuan “mengatur dan mempro- 
mosikan Open Source Definition demi ke- 
baikan komunitas, khususnya melalui tanda 
dan program sertifikasi OSI Certified Open 
Source Software”. Pendeknya, OSI awalnya 
merupakan grup yang memutuskan apakah 
sebuah lisensi tersebut adalah benar-benar 
“open source’ atau tidak. 

Setelah Eric S. Raymond meninggalkan 
organisasi ini awal 2005 lalu, OSI kemu- 
dian langsung dipegang oleh Russ Nelson, 
pendiri Crynwr Software, dan Michael Tie- 
mann, VP of Open Source Affairs Red Hat, 
menjadi President OSI. 


03/2007 = INFOLINUX 


Di bawah kepemimpinan Tiemann, OSI 
memutuskan untuk memotong pertumbu- 
han beberapa lisensi yang tidak bernilai dan 
tidak terorganisasi. Dan banyak perusahaan 
menginginkan hal ini karena mereka ingin 
membuat lisensi sendiri untuk mereka 
sendiri. Dampak luasnya dari munculnya 
lisensi-lisensi tak bernilai ini adalah lisensi- 
lisensi tersebut jarang digunakan kembali 
dan tidak adanya komunitas yang benar- 
benar bergerak pada proyek-proyek dari li- 
sensi-lisensi tersebut. 

Pada April 2005, OSI mengatasi hal 
tersebut dengan mengadopsi cara baru 
dengan persetujuan lisensi-lisensi open 
source dan membuat sistem klasifikasi un- 
tuk lisensi-lisensi yang sudah ada. Dengan 
peraturan-peraturan baru ini, lisensi-lisensi 
yang disetujui harus memenuhi tiga kriteria, 
yaitu tidak merupakan duplikasi dari lisensi 
yang sudah ada, jelas maksud dari lisensi 








‘ KY os ò? 
xD Pa G 
o? ? o? $ 
ii Kh oo 


da masanya ketika Open Source Initiative (OSI) merupakan salah satu aktivitas open 
source terpanas. Namun, setelah mundurnya sang pendiri dan pemimpin OSI, Eric S. 


Raymond, pada Januari 2005 lalu, api OSI pun semakin meredup. Namun, hal tersebut 


tersebut, dan bisa digunakan kembali oleh 
proyek-proyek lain. 

Perubahan langsung dari berlakunya 
peraturan baru ini, beberapa perusahaan, 
seperti Intel dan Sun, mematikan dua dari 
lisensi open source mereka yang tidak terla- 
lu bernilai. Setelah itu, kegiatan lisensi open 
source seakan-akan mati. Situs web OSI 
sendiri tidak diupdate sejak 27 Juli 2005. 

Ternyata OSI masih hidup dan segar, 
hanya saja mereka lebih memilih tenang. 
Menurut Tiemann, walaupun OSI terlihat 
diam, sebenarnya sangat aktif. “Kami telah 
melakukan pertemuan hampir setiap bulan. 
Dan kami telah menghasikan dan memulai 
pembahasan platform Open Standard” Eric 
S. Raymond sendiri ternyata sudah kembali 
lagi betugas dengan dewan OSI. 

Namun, masih banyak pihak yang ti- 
dak yakin bahwa OSI telah melakukan pe- 
kerjaannya dengan baik. A 


www.infolinux.web.id 


Hacker Kernel Linux Menawarkan 
Pembuatan Driver Linux 


pengguna Linux mengenai ketersediaan 


- banyak menghadapi keluhan para 


driver-driver Linux, seorang pengem- 


bang kernel Linux terdepan akhirnya meng- 


hadirkan sebuah solusi. 

Dalam sebuah posting e-mail dan blog 
pada akhir Januari 2007 lalu, hacker kernel 
Greg Kroah-Hartman menuliskan, “Ko- 
munitas kernel Linux menawarkan semua 
perusahaan mengembangkan driver Linux 
free. Kita tidak lagi harus menderita meng- 
hadapi contoh-contoh berbeda dalam Linux 
Device Driver Kit atau memilih hingga ri- 
buan contoh driver dalam tree source kernel 
Linux untuk mencari driver yang paling 
dekat dengan yang harus digunakan.” 

Hal ini merupakan gerakan yang signifi- 
kan. Sementara banyak vendor hardware 
yang tidak ingin membuka API (Application 
Programming Interfaces) dan ABI (Application 





LINUX KERNEL DEVELOPMENT PROCESS 


s» sp MARKETPLA 
D 


Ta 


SUBSYSTEM 
MAINTAINERS 


MAINTAINER 











MSebagai majalah yang berfokus tentang Linux 
dan teknologi open source, InfoLINUX sudah 
cukup banyak memotivasi para pengguna kom- 
puter untuk mempelajari Linux lebih dalam. 
Salah satu yang termotivasi dengan majalah 
ini adalah Dolly Aswin Harahap (Dolly), seorang 
pengguna Linux dari Medan. 

Setelah membaca InfoLINUX milik rekan- 
nya, Dolly menjadi termotivasi untuk mempela- 
jari Linux. “Awalnya, saya membaca InfoLINUX 


www.infolinux.web.id 


Binary Interfaces) device-device mereka ke- 
pada komunitas open source, dan seringnya 
bukan karena pada vendor hardware terse- 
but memiliki resep yang sangat rahasia. 
Akan tetapi, mereka tidak menginginkan 
kehadiran driver device di luar sana yang 
mereka sendiri tidak terlibat dalam pem- 
buatannya, dan mereka juga tidak memiliki 
dana untuk membuat driver device tersebut. 
Nah, dengan gerakan ini, pada vendor hard- 
ware tersebut bisa berkomentar mengenai 
driver mereka sekaligus tidak perlu menge- 
luarkan dana sedikitpun, Kroah-Hartman 
berharap para perusahaan hardware mau 
bekerja sama dengan para pengembang 
open source. 

“Yang dibutuhkan adalah spesifikasi 
yang menjelaskan bagaimana cara kerja 
device mereka atau memberikan alamat 
e-mail dari teknisi yang mau menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang akan mun- 
cul.” Demikian Kroah-Hartman menam- 
bahkan. 

Sebagai timbal balik ke perusahaan ma- 
nufaktur hardware, Kroah-Hartman men- 
jawab bahwa mereka akan menerima driv- 
er Linux yang lengkap dan bisa berfungsi 
di lingkungan Linux yang telah ditambah- 
kan pada tree source kernel Linux. A 


Profil: Dolly Aswin Harahap 
Termotivasi oleh InfoLINUX 


milik rekan saya yang didapatnya dari seminar. 
Di majalah ini, saya membaca tentang peng- 
gunaan Linux yang banyak digunakan di sektor 
networking, karena saat itu saya sedang tertarik 
untuk mempelajari network. InfoLINUX cukup 
memotivasi saya dalam belajar Linux. Apalagi 
setelah membaca opininya Leonard Ong yang 
katanya, “Tidak ada orang yang bisa Linux yang 
menganggur”. Dari sinilah saya sibuk untuk 
mempelajari Linux,” kenang Dolly. 


AKTUAL «PROFIL 





Dolly yang saat ini berprofesi sebagai web 
developer, banyak menggunakan Linux sebagai 
web server dan pembuatan program. “Saya 
banyak menggunakan Linux untuk menjalan- 
kan web server dan pembuatan program. Untuk 
teks editor, saya sangat menyukai vim. Untuk 
urusan project yang menggunakan Linux, saat 
ini saya sudah membuat sistem informasi in- 
ternal di perusahaan tempat saya bekerja, dan 
program alat bantu shell yang mendukung 
sistem di perusahaan,” terang Dolly. 

Berikut harapan Dolly. “Mudah-mudahan 
semakin banyak orang yang menyadari bah- 
wa Linux digunakan bukanlah suatu alterna- 
tif dari Microsoft Windows ataupun Mac OS, 
tetapi digunakan karena keandalannya”. 

E-mail Dolly: dolly.aswin@nusa.net.id. 


INFOLINUX ® 03/2007 


7 


OPINI 


| Made Wiryana 





IS 


` 


A 
1 





bertemunya Aktivis 
Open Source 


etelah isu MoU Microsoft-Kominfo masuk 
ke ranah politik, aktivis open source ber- 
kumpul dan berdialog dengan dua menteri, 
Kominfo dan Ristek. Ada rasa kekhawati- 
ran dialog akan panas, karena adanya anggapan, 
“kaum” open source ini terdiri dari para hippies 
yang fanatik. Perkiraan ini meleset, aktivis open 
source yang datang lebih mirip orang kantoran 
dan telah memiliki bisnis profesional di bidang 


1 open source. Bahkan kesan mengutamakan 


A UM open source tidak mencolok dibanding men- 


jadikan TI yang berguna bagi masyarakat Indonesia. 


Salah satu amunisi diskusi bagi aktivis 
open source adalah hasil studi Uni Eropa yang 
berjudul “Study on the Economic impact of 
open source software on innovation and the 
competitiveness of the Information and Com- 
munication Technologies (ICT) sector in the 
EU”. Studi ini jelas-jelas menyatakan bahwa 
open source memberikan insentif ekonomi 
yang besar bagi suatu negara. 
kebijakan 
pemerintah di bidang TI yang lebih memberi- 


Bagaimana implementasi 
kan manfaat besar dalam jangka panjang? 
Di antaranya kebijakan untuk mencegah 
ketergantungan pada satu vendor saja serta 
mendorong SDM dan ekonomi lokal lebih 
berkembang. Berkaitan dengan hal itu mun- 
cul beberapa isu pada pertemuan ini. 
Pertama, kebebasan dalam menentu- 
kan penyedia teknologi. Jadi, jangan sampai 
teknologi yang digunakan pemerintah sangat 
bergantung kepada keberadaan dan pengem- 
banganya oleh satu perusahaan. Karena sulit 
memungkinkan terjadinya persaingan sehat 
antarperusahaan. Dengan perangkat lunak 


10 03/2007 m INFOLINUX 


closed source, siapa yang menguasai teknologi 
itu akan selalu diuntungkan dan persaing- 
an sehat sulit terjadi. Dengan open source 
persaingan menjadi sehat pada tingkat yang 
sama. Saat ini sering jadi ketika pemerintah 
ingin migrasi ke open source menghadapi 
masalah kompatibilitas perangkat keras. Be- 
berapa negara menetapkan bahwa perangkat 
keras yang digunakan pemerintah harus dapat 
mendukung lebih dari satu sistem operasi. 
Kedua, masalah interoperabilitas antar- 
teknologi. Bukan saja hanya di satu platform, 
tapi berbagai platform dari berbagai sistem 
operasi. Dan bukan sekadar janji di atas ker- 
tas, tapi sudah teruji. Tentu saja bukan seke- 
dar dalam hal akses layanan atau interface, tapi 
juga meliputi format data. Misal penggunaan 
format Doc akan memaksa hanya mereka yang 
memiliki MS Word dapat membuka berkas 
tersebut dengan benar. Seharusnya, pengguna 
dapat menggunakan perangkat lunak apapun 
yang disukai untuk mengakses data publik di 
pemerintah. Di sinilah aktivis menyarankan 
pemerintah menoleh kepada format doku- 


men seperti Open Document Format. Sebab 
jangan sampai penggunaan format tidak di- 
dasari pertimbangan yang matang, tapi hanya 
berdasarkan kebiasaan yang umum saja. 
Ketiga, transparansi dan bisa diverifikasi. 
Pemerintah harus menjamin kerahasiaan data 
serta keamanan data. Proses verifikasi dari 
perangkat lunak yang digunakan oleh peme- 
rintah haruslah dapat dilakukan secara me- 
nyeluruh. Untuk itulah, aplikasi closed source 
sulit mencapai hal itu. Keraguan akan adanya 
backdoor atau logic bomb ini bisa dijawab de- 
ngan mudah oleh aplikasi open source. 
Keempat, kelanggengan data. Pemerin- 
tah atau publik harus tetap dapat mengakses 


1 
„Kebijakan 
untuk mencegah 
ketergantungan 
pada satu 
vendor saja serta 
mendorong SDM 
dan ekonomi lokal 
lebih berkembang.,, 


datanya, walau perangkat lunak yang tadinya 
digunakan untuk membuat data itu sudah 
tidak ada lagi. Untuk itulah, penggunaan 
format data yang memenuhi standar ter- 
buka harus menjadi bakuan yang digunakan 
badan pemerintah untuk menyimpan data. 
Tidak hanya untuk data seperti spreadsheet, 
dokumen, gambar, tetapi juga untuk data lain 
seperti sumber daya alam, statistik, dan lain 
sebagainya. 

Jadi kebijakan seperti di atas itu bukan 
menganak-tirikan perusahaan seperti Micro- 
soft atupun perusahaan closed source lain- 
nya. Mereka tetap mendapat kesempatan 
yang sama selama bersedia bermain dalam 
koridor yang bertujuan untuk kepentingan 
rakyat banyak tersebut. Ini yang sering disalah- 
artikan bahwa kebijakan a la open source dari 
pemerintah bersifat tidak imbang bagi pelaku 
bisnis TI di Indonesia. Ô 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Budi Rahardjo 





Hardware 





Perkembangan 


omputasi paralel bisa mempercepat pro- 
ses komputasi. Namun, sebagian besar 
orang tidak tertarik dengan komputasi 
paralel. Pasalnya pemrograman paralel 
tidak mudah. Sang programer harus mencari 
bagian-bagian yang bisa berjalan secara ber- 
samaan (paralel), kemudian memisahkannya 
secara eksplisit. Selain hal di atas, masih ada 
banyak masalah lagi dengan pemrograman 
paralel. Sinkronisasi bagian yang dibuat para- 


lel sering membuat pusing. Misalnya, ada ma- 


salah race condition dan deadlock. Pokoknya ribetlah. 


Untuk mempercepat komputasi, jalan pin- 
tasnya mengganti saja hardware-nya. Langkah 
yang lazim dilakukan adalah mengganti pro- 
cessor yang lebih cepat. Misalnya, dulu sistem 
menggunakan processor dengan 1 GHz, seka- 
rang diganti saja dengan yang kecepatannya 2 
GHz. Aplikasi menjadi lebih cepat. 

Memang kemampuan processor naik ter- 
us setiap saat sesuai dengan "Hukum Moore”, 
yaitu kompleksitas processor menaik dua kali 
setiap 18 bulan. Kenaikan kompleksitas ini 
dibarengi dengan meningkatnya kemampuan 
pemrosesan. Jadi, tanpa mengubah apa-apa, 
program kita bisa jalan dengan lebih cepat 
dengan hanya mengganti processor-nya saja. 

Hal ini semua membuat tidak adanya in- 
sentif untuk mempelajari dan menerapkan 
pemrograman paralel. Namun di kemudian 
hari, kondisi ini akan berubah karena adanya 
perubahaan arah dari desain processor. 

Peningkatan kompleksitas processor pada 
awalnya terjadi dengan meminiaturisasi. 
Processor terdiri dari banyak transistor. Satu 


transistor mulanya memiliki ukuran 10 mi- 


12 03/2007 E INFOLINUX 


krometer. Dalam satu chip, komponen yang 
warnanya hitam dan banyak kakinya itu, ha- 
nya ada ribuan transistor saja. Sejalan dengan 
berkembangnya teknologi semikonduktor, 
maka ukuran transistor semakin mengecil. 


Bahkan sekarang ukurannya sudah di bawah 


untuk meningkatkan kemampuan pemros- 
esan processor. Cara yang ditempuh dengan 
membuat beberapa processor dalam satu chip. 
Maka, munculnya processor “dual core”. Ke 
depannya processor “multicore” akan lazim. 
Prosesor yang mempunyai core lebih dari 
satu ini membutuhkan pemrograman baru 
untuk mengeksploitasi kemampuannya. 
Sistem operasi harus diubah untuk mende- 
teksi dan menggunakan kemampuan terse- 
but. Sedikit banyak, komputasi paralel sudah 
mulai harus dipahami oleh para pemrogram 
kernel atau pemrogram aplikasi lainnya. 
Processor dengan dual core sudah bisa 
dibeli dengan harga masuk akal. Namun, pro- 
cessor dengan multicore masih belum lazim 
di pasaran. Selain itu, mungkin masih ada 
perubahan arsitektur dari hardware. Pengem- 
bang software harus diberi akses kepada hard- 
ware baru ini secepat mungkin. Ada ide dari 
desainer hardware untuk membuat perangkat 
(misal dalam bentuk modul Field Program- 
mable Gate Array, atau FPGA) yang dapat 
dikonfigurasi untuk mengemulasi processor 
multicore (processor dengan arsitektur baru) 
sehingga para programer sudah dapat bereks- 
perimen mengeksploitasi hardware baru ini 
sambil menunggu ketersediannya di pasar. 
Bottleneck 
komputasi sekarang ada pada sisi software. 


peningkatan kemampuan 
Pengembang hardware tinggal menambahkan 
jumlah core dalam processor. Sementara itu, 
pengembang software masih harus bekerja 
keras mengeksploitasi kemampuan multicore 
ini. Mungkin paradigma pemrograman baru, 
seperti transaction programming yang mirip 


pemrograman database, akan muncul? 


T 
Suka atau tidak suka, pendekatan open 
source telah menghasilkan karya luar biasa, 
seperti Apache, Linux, PHP, ...,, 


1 mikrometer, sehingga teknologinya sering 
disebut submicron technology. Mengecilnya 
ukuran transistor memungkinkan untuk 
mengisi satu chip dengan jutaaan, puluhan 
juta, dan bahkan ratusan juta transistor. Ke- 
mampuan processor jadi bertambah terus. 
Pengecilan ukuran fisik transistor ma- 
sih berlanjut, akan tetapi tidak sedahsyat se- 


belumnya. Untuk itu, perlu mekanisme lain 


Perkembangan dunia komputer sangat 
cepat ketika bidang ini dikerjakan secara ke- 
royokan. Suka atau tidak suka, pendekatan 
open source telah menghasilkan karya luar bi- 
asa, seperti Apache, Linux, PHP, Ruby on rails, 
dan lainnya. Nah, eksploitasi kemampuan 
hardware nampaknya harus dilakukan secara 
keroyokan juga. Ada yang sudah siap untuk 
mendalami komputasi paralel? A 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Michael $. Sunggiardi 





Microsoft 







Garut Marut MoU 


wal 2007 ini dunia TI dikejutkan “skan- 
dal” MoU Microsoft dengan Pemerintah 
Indonesia. Di dalamnya ditengarai men- 
andung kolusi yang kental, walau oleh 
departemen terkait jelas-jelas disanggah dan 
membuat keadaan dalam status mengambang. 
Pemerintah menginginkan solusi tepat dan 
cepat untuk keluar dari isu pembajak kelas wa- 
hid dunia. Tanpa berpikir panjang dan memang 
karena semuanya sudah tersaji di depan meja, 


memilih produk Microsoft sebagai produk refer- 


ensi untuk penggunaan program komputer di lingkungan pemerintahan. 


Pengambilan keputusan membeli lisensi 
sebetulnya sama sekali tidak salah dan boleh 
dikatakan suatu terobosan untuk bangsa kita 
yang tidak mau dipermalukan di forum inter- 
nasional. Hanya saja, kementerian atau tim 
yang mengambil keputusan ini, sepertinya 
tidak mempunyai pilihan lain, karena sudah 
ditodong pistol yang besar sekali, sehingga 
tidak pernah terpikir untuk memanfaatkan 
komunitas yang sedang berjuang mendapat- 
kan solusi yang lebih baik terhadap masalah 
pembajakan peranti lunak ini. 

Menurut pengamatan saya, kesalahan ter- 
besar atas kasus ini sebetulnya terletak pada 
komunitas open source yang tidak bisa bersatu 
untuk meyakinkan Menteri Kominfo dan tim- 
nya atau Bapak Presiden RI, terhadap adanya 
solusi yang dapat dimanfaatkan untuk keluar 
dari lingkaran setan pembajak kelas dunia. 

Microsoft dengan uang yang banyak 
serta tampilan sudah sangat mapan, mampu 
menarik perhatian pemerintah dengan segala 
fasilitas yang ditawarkan. Sementara komuni- 
tas open source selain sedang berkutat men- 


14 03/2007 E INFOLINUX 


cari solusi murah dan mudah, juga sering kali 
"berperang" di lapangan. Artinya, saling me- 
nyatakan diri yang terbaik untuk pembuatan 
distronya, sehingga keluar bermacam distro 


sendiri dengan model dan kerja sama yang 
mungkin hanya menguntungkan beberapa 
komunitas saja, sehingga akhirnya komunitas 
lain yang juga memiliki kepandaian dan keah- 
lian merasa kurang diperhatikan dan akhirnya 
tidak mendukung IGOS. 

Program IGOS yang dijalankan oleh Men- 
teri Ristek dan keputusan Menteri Kominfo 
untuk memakai Microsoft merupakan cermin 
dari berperangnya komunitas pengguna kom- 
puter dalam skala nasional. 

Faktor lain yang juga merupakan kegaga- 
lan komunitas open source adalah ketidaksia- 
pannya melakukan pemintaran ke lingkungan 
pemerintahan. Tidak adanya program terpadu 
untuk dapat memperkenalkan sistem operasi 
yang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan 
yang sudah mereka pakai sebelumnya. 

Lingkungan Ristek sudah sangat baik 
mengadaptasi teknologi open source, tapi 
kementerian lainnya masih belum sadar 
akan masalah ini. Bahkan dengan alasan 
harga mahal, banyak proyek yang tidak 
memasukkan faktor peranti lunak di dalam 
tendernya, dan akhirnya menyerahkan ke 
masing-masing departemen untuk melaku- 
kan pembajakan. Kelemahan inilah yang 
dimanfaatkan Microsoft untuk masuk ke 
solusi pembelian ratusan ribu peranti lunak 
yang bernilai fantastis dan membuang de- 
visa kita ke negara lain. 

Sebagai penggiat open source sejak awal 
tahun 2000-an, saya merasakan bagaimana 
sulitnya meyakinkan pemakai untuk bera- 
lih ke sistem operasi yang terbuka. Selain 


„tidak pernah terpikir untuk memanfaatkan 
komunitas yang sedang berjuang 
mendapatkan solusi yang lebih baik terhadap 
masalah pembajakan peranti lunak ini.,, 


yang membuat bingung pemakainya. Peng- 
gabungan komunitas oleh Menteri Ristek 
dengan program IGOS-nya adalah terobosan, 
tapi konsep IGOS yang datang dari atas juga 
membuat masalah hingga program ini sempat 
mandeg beberapa tahun. 

Kalau saja IGOS merupakan suara kebanya- 
kan pemakai open source, saya yakin akan di- 
sayang dan banyak dipakai. IGOS seperti jalan 


terlalu banyaknya varian, tidak banyak ko- 
munitas yang konsisten dan secara terus 
menerus memberikan pembelajaran secara 
luas. 

Menurut saya, kunci keberhasilan penggu- 
naan sistem operasi terbuka adalah kemauan 
pemakainya untuk mengubah paradigma dan 
belajar sedikit lagi untuk dapat menjalankan 
sistem dengan baik. A 


www.infolinux.web.id 


AKTUAL £ PROFIL 
MS Hadir di Linux Asia 2001 


8 





ernyata Microsoft sedang mencoba 

konsep baru dalam menguasai dunia TI. 

Karena, untuk kali pertama Microsoft 
merangkul musuh bebuyutannya, Linux 
pada Linux Asia 2007. 

Sebenarnya sejak lama Microsoft mena- 
ruh perhatian pada pertumbuhan gerakan 
open source, serta meningkatnya minat dan 
adopsi Linux pada server-server enterprise 
dan adopsi Linux yang banyak dilakukan 
oleh pemerintahan. Dengan berpartisipasi 
dalam acara Linux, menguatkan fakta bah- 
wa Microsoft mengawatirkan berkompetisi 


dengan komunitas open source. 






“The most umfortunate thing is that India still seems to believe In proprietary 
solutions, Further spread of IT, which is the ‘Meal 
individuals, will have a devastating effect on the lives of society due 

> to any small shift in the business practice involving these proprietary 
7 Ao sokong It is precisely for these reasons open source software meeds to bi 
\ built which will be cost effective for the entire society.’ 

- His Excellency Dr. A. P. J. Abdul Kalam, President of Indi; 


Asia's Premier Open Source Conferencal&éEKpor y 4 
31st January - 2nd February, 2007 | India Habitat Centre, New Delhi x = 





Technology Track 
Programme: Day 1 
Programme: Day 2 
Programme: Day 3 
The CXOSummit 
Programme: CXO 
Announcements 
Speakers 


Doing the right thing 
at the right time, 
at the right place. 


Workshops 
Exhibitors 
Registration 
Registration Tariff 
Speaker Login 


The Premier Open 
Source Event in Asia 


Welcome To The 4th Annual 
2 í Silver Sponsor 

FOSII LinuxAsia Conference & Expo! 
Venue ( l | 
Travel Open source evangelist? Techie? Developer? Enthusiast? User? oog e 
History Vendor? ICT project initiator? Tech project incubator? Student or 

academician? Journalist? Aim to bridge the digital divide? 
Contact Us 


CIO/CEO/CTO considering open source software deployment in your _ Enterprise 


Dalam beberapa tahun terakhir ini Mic- 
rosoft telah berhadapan dengan panasnya 
persaingan dengan lawan-lawan yang lebih 
kecil. Contohnya seperti Google yang sudah 
dianggap sebagai pemimpin era Internet, 
dan bukannya Microsoft. 

Ketika ditanya mengenai alasan ke- 
ikutsertaan perusahaan software raksasa 
Microsoft dalam Linux Asia, Microsoft me- 
ngatakan bahwa perusahaan tersebut ingin 
mencoba memberikan pendidikan kepada 
client-client dan mengomunikasikan gera- 
kan baru mereka terhadap open source. 

Pendekatan yang dilakukan Microsoft 
terhadap Linux sebenarnya sudah dimulai 
tahun lalu dengan menyetujui untuk mem- 
berikan support pada sistem operasi SUSE 
Linux milik Novell untuk meningkatkan 
interaksi antara Windows dan SUSE Enter- 
prise Linux Server. Walaupun banyak pen- 
dukung open source yang menentang hal 
ini, persetujuan Microsoft dengan Novell 
tampaknya terus berjalan. A 





racle Menghadirkan Software 


anajemen Linux 


ampaknya Oracle semakin memperlancar 

jalannya memasuki dunia Linux, kali ini 

dengan menyediakan tool-tool manajemen 
untuk OS open source. 

Sebelumnya Oracle mengejutkan dunia 
dengan peluncuran program penyediaan sup- 
port global secara penuh terhadap distro En- 
terprise Linux milik Red Hat. 

Adalah Oracle Management Pack for 
Linux, merupakan bagian dari gerakan 


Oracle di Oktober lalu dengan nama Oracle 









Downloada Documentation Forums Articles: 


Oracle Management Pack For Linux 


Description 


Documentation 





© Datasheet (PDF) January 2007 
E Press Release Jamu 








03/2007 = INFOLINUX 


Unbreakable Linux. Oracle Management 
Pack for Linux ini dibasiskan pada soft- 
ware Oracle Enterprise Manager 10g dan 
ditujukan bagi pelanggan yang mendaftar 
pada program Oracle Unbreakable Linux. 
Sangat sulit memperkirakan kesuksesan 
program ini karena pihak Oracle belum 
memberikan data mengenai jumlah peng- 
guna yang telah menggunakannya. 
Dengan Pack ini, pengguna Oracle akan 
disediakan tool-tool untuk melihat, patch, 
memonitor, dan mengatur pengoperasian 
server Linux sebagai dalam hubungannya 
dengan sistem operasi sendiri atau dengan 
aplikasi-aplikasi mereka. 
kehadiran 


Linux Management Pack ini mengindika- 


Pengumuman mengenai 
sikan ekspansi bertahap dari Oracle pada 
kemampuan sistem manajemen software 


miliknya. A 





pensolaris akan 
er-GPLv3 


un Microsystems memutuskan mem- 
GNU General Public 
License 3 pada produk OpenSolaris. Se- 


berikan lisensi 


belumnya OpenSolaris telah menggunakan 
lisensi Common Development and Distribu- 
tion License (CDDL), namun para eksekutif 
perusahaan Sun memikirkan untuk meng- 
gunakan dual lisensi dengan GPLv3. 

Dari sumber eWEEK mengatakan bahwa 
hal seperti ini sangat bisa terjadi setelah rilis- 
nya GPLv3 tersebut, yang diharapkan akan 
hadir sebentar lagi. 

“Versi terbaru Solaris nantinya akan me- 
nyertakan hal-hal, seperti GNU Userland, 
yang sedang dicobakan terhadap OpenSo- 
laris, sementara solusi-solusi open source 
dari komunitas-komunitas lainnya seperti 
manajemen paket juga terlihat menjanji- 
kan. Dual lisensi OpenSolaris dengan GPLv3 
dapat membuat penggabungan-penggabung- 
an seperti itu dapat terjadi lebih mudah,” 
demikian pernyataan sumber dari eWEEK. 

Sementara sumber resmi Sun belum mau 
mengkonfirmasikan rencana dual lisensi 
OpenSolaris dengan CDDL dan GPLv3. Tom 
Goguen, wakil presiden dari software Solaris 
Sun, mengatakan bahwa nantinya teknologi- 
teknologi open source lain akan memainkan 
peran penting dalam Solaris. 

Saat ini, pada OpenSolaris, Sun mengede- 
pankan GNU Userland dan telah membuat 
peningkatan virtualisasi pada Solaris 10, 
yang saat ini telah memasuki update ketiga, 
yang menyertakan penambahan Logical Do- 
mains dan perbaikan Solaris Containers. 

Tujuan Sun adalah menciptakan sistem 
operasi yang telah visualisasi untuk optima- 
si, virtual appliances atau application stacks, 
dan sistem operasi data center. Â 


What is the OpenSolaris Project? 
The Open’: 


t Is en open source community and « place for collaboration and corwersetion around 


www.infolinux.web.id 


CNR Dapat Dinikmati Semua Distro 


alah satu kebingungan pengguna kom- 
puter ketika ingin menggunakan Linux 
adalah banyaknya distro yang tersedia. 
Dan hal ini sangat berpengaruh ketika kita 
ingin menginstalasi software baru, karena 
kita berharap pembuat paket tersebut 
menyediakan paket instalasi yang sesuai 


dengan distro kita, apakah itu paket .rpm, 


.deb, tar.gz, dan lain-lain. Belum lagi ma- 
salah dependensi yang sering mengganggu 
setiap melakukan instalasi software. 

Perusahaan Linspire pada akhir Januari 
2007 lalu mengumumkan rencana mereka un- 
tuk mengatasi kompleksitas instalasi software 
pada distro-distro Linux yang berbeda ini den- 
gan teknologi “CNR for all” terbaru mereka. 

Fitur CNR atau Click ‘N Run merupakan 
program instalasi dengan sekali melakukan 
klik mouse yang kemudian akan men-down- 
load software, sekaligus menyelesaikan ma- 
salah dependensi, dan menginstalasi dan 
menghilangkan aplikasi. 

















| a © 


jearoh V 
Linspire Shopping Navigator 


The Easy Way to Get Linux Software 


CNR is one of the main reasons why Linspire is the Wol 
Easiest Desktop Linux. It is the “magic” that makes 
Linspire such a great value. 


What is CNR@? 
CNR® is a one-click digital software delivery service for desktop Linux 
applications, libraries and packages 





With the CNR@ Service you can install over 20,000 Linux software applicati 








m Dunia pendidikan merupakan sarana yang 
baik untuk memperkenalkan Linux. Dengan 
diperkenalkannya Linux sejak dini, diharapkan 
generasi masa depan sudah terbiasa meng- 
gunakan Linux. Hal ini yang dilakukan oleh Arief 
Setiadi (Arief), salah seorang trainer Linux di 
SMA Islam Al-Azhar Bekasi. 

Aktivis Linux yang sehari-harinya berge- 
lut di dunia pendidikan ini, banyak memper- 
kenalkan penggunaan Linux di sekolah 


www.infolinux.web.id 


Sementara, saat ini fitur CNR hanya 
tersedia bagi para pengguna distro komer- 
sial, Linspire, dan saudara free-nya, Free- 
spire. Perusahaan Linspire berencana akan 
merilis plug-in open source yang membuat 
pengguna Linux berbasis Red Hat dan Debi- 
an dapat menginstalasi software dengan 
cara yang sama. 

Sebenarnya, beberapa distro popular 
lainnya juga menyediakan solusi mirip CNR 
buatan mereka masing-masing. Contohnya 
Synaptic pada Ubuntu dan Pirut pada Fe- 
dora. Kedua program tersebut juga dapat 
mencari dan menginstalasi aplikasi dan 
sekaligus memecahkan masalah depen- 
densi. Hanya saja, sebagai pengguna, ketika 
mencari sebuah aplikasi pada sebuah distro 
berarti tidak perlu lagi mencari aplikasi yang 
sama untuk distro lainnya. Karena akan 
buang-buang waktu. 

Fitur CNR dari Linspire nantinya akan 
soft- 
ware lintas distro berbasis .deb dan .rpm. 


menawarkan mekanisme instalasi 
Dan CNR sendiri merupakan jasa free, dan 
Linspire memperoleh keuntungan dari me- 
nyediakan aplikasi-aplikasi komersial pada 
repositorinya yang bisa dibeli oleh peng- 
guna CNR, termasuk player DVD berlisensi 
untuk Linux. Dan nantinya CNR akan 
ekspansi hingga menangani distro-distro 
Debian GNU/Linux, Fedora, openSUSE, 
dan Ubuntu. A 


Profil: Julianto Arief Setiadi 


7... Memperkenalkan Linux di Sekolah 


tempatnya bekerja. “Saat ini, saya sudah 
menerapkan penggunaan Linux untuk ke- 
butuhan server di SMA Islam Al-Azhar Bekasi. 
Selain itu, kami juga sudah memperkenalkan 
Linux sebagai bahan pembelajaran di sekolah 
kepada para siswa, mengingat kami bekerja 
di dunia pendidikan sekolah,” jelas Arief. 
Arief yang sudah mengenal Linux sejak 
tahun 2000 ini, mengakui kalau Linux sangat 
powerful untuk urusan aplikasi networking- 


AKTUAL PROFIL 


nya. “Yang saya rasakan ketika menjalankan 
Linux dan aplikasi networking-nya sebagai 
server adalah betul-betul powerful. Karena 
itulah kami menggunakan Linux sebagai 
sistem operasi server di sekolah kami. Untuk 
kekurangan Linux, menurut saya adalah masih 
minimnya suport dari perusahaan pengembang 
software besar seperti Adobe, di mana soft- 
ware buatan Adobe cukup banyak digunakan 
pada platform Windows,” jelas Arief. 

Berikut harapan Arief. “Saya berharap, 
dengan ditegakkannya UU Hakl di Indone- 
sia, pengguna linux menjadi banyak dan 
masyarakat kita menjadi semakin cerdas dan 
tidak mengidap ketergantungan pada satu 
sistem operasi saja” . 

E-mail Arief: ariefs3tiadi@telkom.net. 


INFOLINUX ® 03/2007 





9 


OPINI 


| Made Wiryana 





IS 


` 


A 
1 





bertemunya Aktivis 
Open Source 


etelah isu MoU Microsoft-Kominfo masuk 
ke ranah politik, aktivis open source ber- 
kumpul dan berdialog dengan dua menteri, 
Kominfo dan Ristek. Ada rasa kekhawati- 
ran dialog akan panas, karena adanya anggapan, 
“kaum” open source ini terdiri dari para hippies 
yang fanatik. Perkiraan ini meleset, aktivis open 
source yang datang lebih mirip orang kantoran 
dan telah memiliki bisnis profesional di bidang 


1 open source. Bahkan kesan mengutamakan 


A UM open source tidak mencolok dibanding men- 


jadikan TI yang berguna bagi masyarakat Indonesia. 


Salah satu amunisi diskusi bagi aktivis 
open source adalah hasil studi Uni Eropa yang 
berjudul “Study on the Economic impact of 
open source software on innovation and the 
competitiveness of the Information and Com- 
munication Technologies (ICT) sector in the 
EU”. Studi ini jelas-jelas menyatakan bahwa 
open source memberikan insentif ekonomi 
yang besar bagi suatu negara. 
kebijakan 
pemerintah di bidang TI yang lebih memberi- 


Bagaimana implementasi 
kan manfaat besar dalam jangka panjang? 
Di antaranya kebijakan untuk mencegah 
ketergantungan pada satu vendor saja serta 
mendorong SDM dan ekonomi lokal lebih 
berkembang. Berkaitan dengan hal itu mun- 
cul beberapa isu pada pertemuan ini. 
Pertama, kebebasan dalam menentu- 
kan penyedia teknologi. Jadi, jangan sampai 
teknologi yang digunakan pemerintah sangat 
bergantung kepada keberadaan dan pengem- 
banganya oleh satu perusahaan. Karena sulit 
memungkinkan terjadinya persaingan sehat 
antarperusahaan. Dengan perangkat lunak 


10 03/2007 m INFOLINUX 


closed source, siapa yang menguasai teknologi 
itu akan selalu diuntungkan dan persaing- 
an sehat sulit terjadi. Dengan open source 
persaingan menjadi sehat pada tingkat yang 
sama. Saat ini sering jadi ketika pemerintah 
ingin migrasi ke open source menghadapi 
masalah kompatibilitas perangkat keras. Be- 
berapa negara menetapkan bahwa perangkat 
keras yang digunakan pemerintah harus dapat 
mendukung lebih dari satu sistem operasi. 
Kedua, masalah interoperabilitas antar- 
teknologi. Bukan saja hanya di satu platform, 
tapi berbagai platform dari berbagai sistem 
operasi. Dan bukan sekadar janji di atas ker- 
tas, tapi sudah teruji. Tentu saja bukan seke- 
dar dalam hal akses layanan atau interface, tapi 
juga meliputi format data. Misal penggunaan 
format Doc akan memaksa hanya mereka yang 
memiliki MS Word dapat membuka berkas 
tersebut dengan benar. Seharusnya, pengguna 
dapat menggunakan perangkat lunak apapun 
yang disukai untuk mengakses data publik di 
pemerintah. Di sinilah aktivis menyarankan 
pemerintah menoleh kepada format doku- 


men seperti Open Document Format. Sebab 
jangan sampai penggunaan format tidak di- 
dasari pertimbangan yang matang, tapi hanya 
berdasarkan kebiasaan yang umum saja. 
Ketiga, transparansi dan bisa diverifikasi. 
Pemerintah harus menjamin kerahasiaan data 
serta keamanan data. Proses verifikasi dari 
perangkat lunak yang digunakan oleh peme- 
rintah haruslah dapat dilakukan secara me- 
nyeluruh. Untuk itulah, aplikasi closed source 
sulit mencapai hal itu. Keraguan akan adanya 
backdoor atau logic bomb ini bisa dijawab de- 
ngan mudah oleh aplikasi open source. 
Keempat, kelanggengan data. Pemerin- 
tah atau publik harus tetap dapat mengakses 


1 
„Kebijakan 
untuk mencegah 
ketergantungan 
pada satu 
vendor saja serta 
mendorong SDM 
dan ekonomi lokal 
lebih berkembang.,, 


datanya, walau perangkat lunak yang tadinya 
digunakan untuk membuat data itu sudah 
tidak ada lagi. Untuk itulah, penggunaan 
format data yang memenuhi standar ter- 
buka harus menjadi bakuan yang digunakan 
badan pemerintah untuk menyimpan data. 
Tidak hanya untuk data seperti spreadsheet, 
dokumen, gambar, tetapi juga untuk data lain 
seperti sumber daya alam, statistik, dan lain 
sebagainya. 

Jadi kebijakan seperti di atas itu bukan 
menganak-tirikan perusahaan seperti Micro- 
soft atupun perusahaan closed source lain- 
nya. Mereka tetap mendapat kesempatan 
yang sama selama bersedia bermain dalam 
koridor yang bertujuan untuk kepentingan 
rakyat banyak tersebut. Ini yang sering disalah- 
artikan bahwa kebijakan a la open source dari 
pemerintah bersifat tidak imbang bagi pelaku 
bisnis TI di Indonesia. Ô 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Budi Rahardjo 





Hardware 





Perkembangan 


omputasi paralel bisa mempercepat pro- 
ses komputasi. Namun, sebagian besar 
orang tidak tertarik dengan komputasi 
paralel. Pasalnya pemrograman paralel 
tidak mudah. Sang programer harus mencari 
bagian-bagian yang bisa berjalan secara ber- 
samaan (paralel), kemudian memisahkannya 
secara eksplisit. Selain hal di atas, masih ada 
banyak masalah lagi dengan pemrograman 
paralel. Sinkronisasi bagian yang dibuat para- 


lel sering membuat pusing. Misalnya, ada ma- 


salah race condition dan deadlock. Pokoknya ribetlah. 


Untuk mempercepat komputasi, jalan pin- 
tasnya mengganti saja hardware-nya. Langkah 
yang lazim dilakukan adalah mengganti pro- 
cessor yang lebih cepat. Misalnya, dulu sistem 
menggunakan processor dengan 1 GHz, seka- 
rang diganti saja dengan yang kecepatannya 2 
GHz. Aplikasi menjadi lebih cepat. 

Memang kemampuan processor naik ter- 
us setiap saat sesuai dengan "Hukum Moore”, 
yaitu kompleksitas processor menaik dua kali 
setiap 18 bulan. Kenaikan kompleksitas ini 
dibarengi dengan meningkatnya kemampuan 
pemrosesan. Jadi, tanpa mengubah apa-apa, 
program kita bisa jalan dengan lebih cepat 
dengan hanya mengganti processor-nya saja. 

Hal ini semua membuat tidak adanya in- 
sentif untuk mempelajari dan menerapkan 
pemrograman paralel. Namun di kemudian 
hari, kondisi ini akan berubah karena adanya 
perubahaan arah dari desain processor. 

Peningkatan kompleksitas processor pada 
awalnya terjadi dengan meminiaturisasi. 
Processor terdiri dari banyak transistor. Satu 


transistor mulanya memiliki ukuran 10 mi- 


12 03/2007 E INFOLINUX 


krometer. Dalam satu chip, komponen yang 
warnanya hitam dan banyak kakinya itu, ha- 
nya ada ribuan transistor saja. Sejalan dengan 
berkembangnya teknologi semikonduktor, 
maka ukuran transistor semakin mengecil. 


Bahkan sekarang ukurannya sudah di bawah 


untuk meningkatkan kemampuan pemros- 
esan processor. Cara yang ditempuh dengan 
membuat beberapa processor dalam satu chip. 
Maka, munculnya processor “dual core”. Ke 
depannya processor “multicore” akan lazim. 
Prosesor yang mempunyai core lebih dari 
satu ini membutuhkan pemrograman baru 
untuk mengeksploitasi kemampuannya. 
Sistem operasi harus diubah untuk mende- 
teksi dan menggunakan kemampuan terse- 
but. Sedikit banyak, komputasi paralel sudah 
mulai harus dipahami oleh para pemrogram 
kernel atau pemrogram aplikasi lainnya. 
Processor dengan dual core sudah bisa 
dibeli dengan harga masuk akal. Namun, pro- 
cessor dengan multicore masih belum lazim 
di pasaran. Selain itu, mungkin masih ada 
perubahan arsitektur dari hardware. Pengem- 
bang software harus diberi akses kepada hard- 
ware baru ini secepat mungkin. Ada ide dari 
desainer hardware untuk membuat perangkat 
(misal dalam bentuk modul Field Program- 
mable Gate Array, atau FPGA) yang dapat 
dikonfigurasi untuk mengemulasi processor 
multicore (processor dengan arsitektur baru) 
sehingga para programer sudah dapat bereks- 
perimen mengeksploitasi hardware baru ini 
sambil menunggu ketersediannya di pasar. 
Bottleneck 
komputasi sekarang ada pada sisi software. 


peningkatan kemampuan 
Pengembang hardware tinggal menambahkan 
jumlah core dalam processor. Sementara itu, 
pengembang software masih harus bekerja 
keras mengeksploitasi kemampuan multicore 
ini. Mungkin paradigma pemrograman baru, 
seperti transaction programming yang mirip 


pemrograman database, akan muncul? 


T 
Suka atau tidak suka, pendekatan open 
source telah menghasilkan karya luar biasa, 
seperti Apache, Linux, PHP, ...,, 


1 mikrometer, sehingga teknologinya sering 
disebut submicron technology. Mengecilnya 
ukuran transistor memungkinkan untuk 
mengisi satu chip dengan jutaaan, puluhan 
juta, dan bahkan ratusan juta transistor. Ke- 
mampuan processor jadi bertambah terus. 
Pengecilan ukuran fisik transistor ma- 
sih berlanjut, akan tetapi tidak sedahsyat se- 


belumnya. Untuk itu, perlu mekanisme lain 


Perkembangan dunia komputer sangat 
cepat ketika bidang ini dikerjakan secara ke- 
royokan. Suka atau tidak suka, pendekatan 
open source telah menghasilkan karya luar bi- 
asa, seperti Apache, Linux, PHP, Ruby on rails, 
dan lainnya. Nah, eksploitasi kemampuan 
hardware nampaknya harus dilakukan secara 
keroyokan juga. Ada yang sudah siap untuk 
mendalami komputasi paralel? A 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Michael $. Sunggiardi 





Microsoft 







Garut Marut MoU 


wal 2007 ini dunia TI dikejutkan “skan- 
dal” MoU Microsoft dengan Pemerintah 
Indonesia. Di dalamnya ditengarai men- 
andung kolusi yang kental, walau oleh 
departemen terkait jelas-jelas disanggah dan 
membuat keadaan dalam status mengambang. 
Pemerintah menginginkan solusi tepat dan 
cepat untuk keluar dari isu pembajak kelas wa- 
hid dunia. Tanpa berpikir panjang dan memang 
karena semuanya sudah tersaji di depan meja, 


memilih produk Microsoft sebagai produk refer- 


ensi untuk penggunaan program komputer di lingkungan pemerintahan. 


Pengambilan keputusan membeli lisensi 
sebetulnya sama sekali tidak salah dan boleh 
dikatakan suatu terobosan untuk bangsa kita 
yang tidak mau dipermalukan di forum inter- 
nasional. Hanya saja, kementerian atau tim 
yang mengambil keputusan ini, sepertinya 
tidak mempunyai pilihan lain, karena sudah 
ditodong pistol yang besar sekali, sehingga 
tidak pernah terpikir untuk memanfaatkan 
komunitas yang sedang berjuang mendapat- 
kan solusi yang lebih baik terhadap masalah 
pembajakan peranti lunak ini. 

Menurut pengamatan saya, kesalahan ter- 
besar atas kasus ini sebetulnya terletak pada 
komunitas open source yang tidak bisa bersatu 
untuk meyakinkan Menteri Kominfo dan tim- 
nya atau Bapak Presiden RI, terhadap adanya 
solusi yang dapat dimanfaatkan untuk keluar 
dari lingkaran setan pembajak kelas dunia. 

Microsoft dengan uang yang banyak 
serta tampilan sudah sangat mapan, mampu 
menarik perhatian pemerintah dengan segala 
fasilitas yang ditawarkan. Sementara komuni- 
tas open source selain sedang berkutat men- 


14 03/2007 E INFOLINUX 


cari solusi murah dan mudah, juga sering kali 
"berperang" di lapangan. Artinya, saling me- 
nyatakan diri yang terbaik untuk pembuatan 
distronya, sehingga keluar bermacam distro 


sendiri dengan model dan kerja sama yang 
mungkin hanya menguntungkan beberapa 
komunitas saja, sehingga akhirnya komunitas 
lain yang juga memiliki kepandaian dan keah- 
lian merasa kurang diperhatikan dan akhirnya 
tidak mendukung IGOS. 

Program IGOS yang dijalankan oleh Men- 
teri Ristek dan keputusan Menteri Kominfo 
untuk memakai Microsoft merupakan cermin 
dari berperangnya komunitas pengguna kom- 
puter dalam skala nasional. 

Faktor lain yang juga merupakan kegaga- 
lan komunitas open source adalah ketidaksia- 
pannya melakukan pemintaran ke lingkungan 
pemerintahan. Tidak adanya program terpadu 
untuk dapat memperkenalkan sistem operasi 
yang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan 
yang sudah mereka pakai sebelumnya. 

Lingkungan Ristek sudah sangat baik 
mengadaptasi teknologi open source, tapi 
kementerian lainnya masih belum sadar 
akan masalah ini. Bahkan dengan alasan 
harga mahal, banyak proyek yang tidak 
memasukkan faktor peranti lunak di dalam 
tendernya, dan akhirnya menyerahkan ke 
masing-masing departemen untuk melaku- 
kan pembajakan. Kelemahan inilah yang 
dimanfaatkan Microsoft untuk masuk ke 
solusi pembelian ratusan ribu peranti lunak 
yang bernilai fantastis dan membuang de- 
visa kita ke negara lain. 

Sebagai penggiat open source sejak awal 
tahun 2000-an, saya merasakan bagaimana 
sulitnya meyakinkan pemakai untuk bera- 
lih ke sistem operasi yang terbuka. Selain 


„tidak pernah terpikir untuk memanfaatkan 
komunitas yang sedang berjuang 
mendapatkan solusi yang lebih baik terhadap 
masalah pembajakan peranti lunak ini.,, 


yang membuat bingung pemakainya. Peng- 
gabungan komunitas oleh Menteri Ristek 
dengan program IGOS-nya adalah terobosan, 
tapi konsep IGOS yang datang dari atas juga 
membuat masalah hingga program ini sempat 
mandeg beberapa tahun. 

Kalau saja IGOS merupakan suara kebanya- 
kan pemakai open source, saya yakin akan di- 
sayang dan banyak dipakai. IGOS seperti jalan 


terlalu banyaknya varian, tidak banyak ko- 
munitas yang konsisten dan secara terus 
menerus memberikan pembelajaran secara 
luas. 

Menurut saya, kunci keberhasilan penggu- 
naan sistem operasi terbuka adalah kemauan 
pemakainya untuk mengubah paradigma dan 
belajar sedikit lagi untuk dapat menjalankan 
sistem dengan baik. A 


www.infolinux.web.id 


SURAT ANDA 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 


Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 
10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id. 





Kok Linux sekarang komersial? 
Selamat untuk InfoLINUX majalah fa- 
vorit saya! Sudah satu tahun ini saya 
membeli dan mempraktikkan ilmu yang 
saya dapat. Tapi, lama kelamaan saya 
merasa kesal akan banyaknya distro 
yang beredar. Soalnya membingungkan. 
Kalau bisa, InfoLINUX menurunkan ar- 
tikel mengenai hal tersebut, bagaimana 
memilih distro yang dapat kita pakai 
sesuai kebutuhan. Dan juga menjelaskan 
berapa lama distro tersebut bertahan la- 
ma tanpa merasa gusar akan banyaknya 
distro baru bermunculan. 

Kedua, rasanya Linux sudah mulai 
mengomersialkan dirinya perlahan la- 
han. Ada distro yang free, ada juga yang 
ternyata berbayar. Ada juga yang mem- 
bagi distro nya menjadi beberapa rilis 
terpisah untuk yang free dan komersial. 

Saya jadi ingin tahu, kenapa Linux yang 
dulu punya semangat untuk selalu free lalu 
menjadi komersial juga akhirnya. 

Imam - via e-mail 


Mas Imam yang sedang bingung, 

Kami coba jelaskan arti free. Free singkatan dari 
freedom, artinya bebas atau merdeka. Menurut 
pendiri free software foundation, Richard Stall- 
man, free tidak ada hubungannya dengan gratis 
atau berbayar. Boleh cari uang dari pengemba- 
ngan program baru, support, training, atau 
menjual CD/DVD, buku, dan lain-lain. 

Linux dan banyak aplikasinya saat ini tetap 
free, artinya tidak perlu membayar biaya li- 
sensi untuk menggunakan, mempelajari, dan 
menggandakan. 

Ada distro Linux yang tidak sepenuhnya 
free, karena ada program yang tidak free di 
dalam distro itu. Misalnya, Xandros berisi 
CrossOver Office yang tidak free. 

Saran, pilihlah distro yang benar-benar free, 
misalnya Mandriva versi free yang ada di buku 
InfoLINUX, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE. 

Dapatkan update atau tambahan program 
untuk distro-distro itu dari DVD InfoLINUX 
atau download dari Internet. 


16 03/2007 m INFOLINUX 


Semoga tidak lagi bingung. Jika masih 
kurang jelas, kirim e-mail kembali kepada kami. 


Halo bung redaksi InfoLINUX! 


Saya seorang guru komputer di salah satu 

SMP di kota Malang. Saya juga pengge- 

mar majalah InfoLINUX dan buku-buku- 

nya, tapi masih belum pernah mencoba 
linux...hehehe... 

Saat ini sekolah kami memiliki lab 
komputer yang lumayan lengkap de- 
ngan komputer sejumlah 45 unit dengan 
spesifikasi Pentium 4 3,00 GHz, namun 
masalahnya kami masih menggunakan 
OS “bajakan” dan kadang terasa kurang 
powerful. Apalagi saat siswa melakukan 
koneksi ke Internet, saya repot sendiri 
harus monitoring virus-virus yang masuk 
dan dengar-dengar sebentar lagi akan ada 
sweeping OS bajakan, wah bisa berabe. 

Nah, oleh karena itu, setelah saya 
dengar dari teman dan baca tentang ula- 
san pengalaman para redaksi InfoLINUX 
dalam menggunakan Linux (pada rubrik 
“Utama” InfoLINUX edisi 02/2007). Saya 
tertarik untuk menggunakan Linux un- 
tuk media pembelajaran tingkat SMP. 

Sekarang saya sudah membeli buku 
Mandriva Linux 2006 beserta bonus 3 
CD dari InfoLINUX. Yang menjadi per- 
tanyaan: 

1. Apakah Mandriva Linux yang saya be- 
li cocok untuk saya gunakan di kom- 
puter sekolah? 

2. Distro apa yang cocok digunakan se- 
bagai server, jika komputer client 
nantinya saya menginstalasi Mandriva 
Linux? 

3. Distro-distroapayangbisamengganti- 
kan software seperti Deep Freeze, Net 
Op? 


Kiranya generasi kita bisa melek pen- 
tingnya berbagi ilmu dengan sesama dan 
bisa menambah banyak wawasan ten- 
tang teknologi tanpa bingung memikir- 
kan biaya mahal. 


Terimakasih pimpinan dan para re- 
daksi InfoLINUX. Semoga InfoLINUX ma- 
kin banyak pembaca dan semakin sukses 
dimasa yang akan datang. 

Joseph Andiek K - via e-mail 


Halo juga Bung Joseph! 

Kami cukup sedih juga mendengar bahwa seko- 

lah Anda masih menggunakan sistem operasi 

bajakan. Padahal sudah terdapat alternatif 
solusi sistem operasi yang murah, andal, legal, 
dan bersifat free yang bernama Linux. Sehing- 
ga bebas untuk diperbanyak tanpa harus takut 
di-sweeping oleh pihak yang berwenang. 
Alasan kami menuliskan pengalaman para 
redaksi InfoLINUX dalam menggunakan Linux 
adalah agar para pengguna komputer tidak per- 
lu takut lagi menggunakan Linux. Dan Linux 
sudah terbukti dapat digunakan oleh siapa saja, 
bukan hanya untuk orang yang ahli komputer. 

Dan yang menarik, saat ini Linux terbebas dari 

virus dan setiap user memiliki direktori privasi 

masing-masing, yang disebut direktori Home. 
Untuk menjawab pertanyaan Bung Joseph: 

1. Kalau pertanyaannya mengenai cocok, 
Mandriva Linux sudah cocok digunakan 
pada komputer-komputer sekolah Anda. Se- 
lain Mandriva Linux, Anda mungkin perlu 
juga mencoba distro-distro lainnya, seperti 
Ubuntu dan openSUSE. Kedua distro terse- 
but juga mudah digunakan bagi pengguna 
Linux pemula sekalipun. 

2. Untuk server, Anda bisa menggunakan dis- 
tro apa saja. Distro Mandriva Linux juga 
bisa dimanfaatkan sebagai server. 

3. Di Linux, Anda tidak perlu menginstalasi 
program-program tersebut, karena jika user 
biasa menginstalasi sebuah software di 
Linux, maka software tersebut hanya ber- 
pengaruh bagi user dia saja, tidak terhadap 
user lain, contohnya pada Firefox. Dan 
hanya software tertentu saja yang dapat di- 
instalasi pada user biasa. Selebihnya, hanya 
boleh diinstalasi oleh super user root. 


Mudah-mudahan jawaban-jawaban kami 
membantu. 


www.infolinux.web.id 





TES& REVIEW 


Lokal Ok Loh! 









9 Kuliax 6:0- Kongueror, 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


910.0 60°50 QAQG@ 







& Kuliax 6.0 CD Kuliax Project 


initialization of Kuliax Installation 





Y Location: | 6) /cdrom/index.html DIA, 
1 Status 
| sf 




















| Kuliax 6.0 (bakpia) 
| Rilis: 14 Desember 2006 
t your harddisk. 


Notes: 


or hardware damage. 


kuliaxggooglegroups.com 


x OK 


(aa y3 g Kuliax 6.0 - Konqueror 
3 4 X initialization of Kullax Insta 





Welcome to Kuliax 6.0 Installation! 


This program will assist you to ins 


this installer is still under heavy 
Kuliax Project take no responsibili [E 


If you want to report bugs, discuss 
Kuliax development, please go to ou | 























roduk-produk lokal yang berhubungan 


dengan Linux mungkin masih terbatas 

dalam jumlah. Namun, kuantitas bukan- 

lah jawaban, akan tetapi kualitas yang 
lebih diperhatikan oleh masyarakat. 

Salah satu produk lokal yang bisa dibang- 
gakan saat ini adalah distro Kuliax. Distro ini 
hadir dengan kelengkapan yang cukup memuas- 
kan. Terutama dalam hal dokumentasi, Kuliax 
menyertakan dokumentasi yang lengkap dan 
sangat cocok bagi lingkungan perkuliahan. 
Karena Kuliax memang diciptakan untuk di- 
tujukan bagi lembaga pendidikan. Hal ini juga 
terlihat dari software-software yang disertakan 
pada Kuliax. 

Bagi mahasiswa yang ingin memulai mem- 
pelajari Linux, distro ini sangat disarankan. 
Karena, selain kelengkapan tersebut, Kuliax 
juga memberikan penampilan desktop yang 
sangat nyaman bagi pengguna pemula. 

Selain Kuliax, pada rubrik “Tes Distro” edisi 


18 03/2007 m INFOLINUX 





| Bie Edt View Go Bookmarks Tols Hi 





eip 
D-E O BD S- Laaa 


al) Oc (a 





Release Notes EPFedora Project l Fedora Weekly News (“7 Community Support (Fedora Core 6 “Rea Hat Magazine 






















Kuliax 6.0 Installati 07 





kali ini, InfoLINUX juga mengetes distro lokal 
menarik lainnya, yaitu PC Linux yang sudah 
dilengkapi dengan permainan Soldier of For- 
tune. Dan game ini dapat dimainkan langsung 
tanpa menginstalasi driver video card! Walau- 
pun, dengan menginstalasi driver video card 
akan memberikan hasil lebih baik. 

Pada rubrik “Review Buku’, salah satu buku 
menarik yang dibahas adalah The OpenOffice. 
org 2 Guide Book. Karena buku ini lengkap 
membedah fitur-fitur OpenOffice.org 2, apalagi 
karena ditulis oleh salah seorang ahli OpenOf- 
fice.org. Buku ini dengan yakin memperlihatkan 
bahwa OpenOffice.org merupakan alternatif 
Microsoft Office yang paling bisa diandalkan. 

Selain itu, dalam bonus DVD kali ini Info- 
LINUX menyertakan file digital buku “Kernel 
Linux in a Nutshell” yang bersifat free. Anda bisa 
menemukan file digital buku ini dalam direktori 
“buku”. A 

E. Wiryadi Salim [wiryadi@infolinux.co.id] 


Hardware 

ACCESS POINT 20 
Edimax EW-7209APg 

ACCESS POINT 20 


SMCWEBT-G EZ Connect™ g 
Wireless Access Point 


NETWORK ATTACHED 

STORAGE 21 
QNAP TS-201 Turbo Station 
NETWORK ATTACHED 

STORAGE 21 


TRENDnet TS-I300 USB 2.0 IDE 
Network Storage Enclosure 


Distro 

Kuliax 6.0 22 
PC Linux 2006 22 
Software 

eBox 0.8.1 23 
TrixBox 2.0 23 
Game 

Fish Fillets NG 0.7.3-5 24 
SuperTuxKart 0.2-3 24 
Buku 

Building Telephony Systems 

with Asterisk 25 
The OpenOffice.org 2 

Guidebook 25 
Membangun Aplikasi SMS 
Gateway di Linux 25 


Definisi Label “On the DVD” 


Sebuah software yang 
memperoleh label “On the 
DVD”, berarti Anda dapat 
menemukan paket soft- 
ware tersebut dalam bonus 
DVD InfoLINUX edisi kali ini. 







Prosedur "Linux Ready” = © 
Sebuah PC atau notebook — 
yang mendapatkan predikat 9 
“Linux Ready”, berarti semua 
peripheral standar seperti adapter 
jaringan LAN maupun WLAN dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya 
mulai dari proses instalasi sebuah 
distro Linux dilakukan hingga insta- 
lasi driver hardware tersebut. Distro 
Linux yang digunakan dalam pe- 
ngujian “Linux Ready” adalah Knop- 
pix 5.0.1, Mandriva Linux 2007, Fe- 
dora Core 6, dan SUSE LINUX 10.1. 


www.infolinux.web.id 





ACCESS POINT 


Edimax EW-7209APg 


MODEL EW-7209APg STANDAR 802.3, 802.3U, 802.3af, 802.11b, 802.119 

CPU Realtek RTL8186 MODE OPERASI Access Point, Wireless Bridging (WDS), Router 
SECURITY 64/128-bit WEP, WPA ANTENA RP-SMA Detachable 

INTERFACE 5 x 10/100M UTP Port DIMENSI 30x187x100 mm 

HARGA Rp1.000.000 (kisaran) GARANSI 1 tahun 

INFO www.edimax.com.tw PENYEDIA PT Sistem Integral Perkasa, (021) 629-8653 


alaupun produk ini me- 

namakan dirinya sebagai 

wireless access point, na- 
mun kami merasa produk ini 
lebih pantas disebut router wire- 
less. Karena, kelengkapan yang 
terintegrasi pada produk ini lebih 
mirip ke router dibandingkan 
sebuah access point, contohnya 
seperti integrasi switch (hingga 
5 port). Karena, pada umum- 
nya sebuah access point hanya 
dilengkapi sebuah port ethernet 
yang dihubungkan ke jaringan. 
Oleh karenanya, sebuah access 
point bisa diletakkan pada po- 
sisi-posisi sulit, seperti di antara 
sudut langit-langit dan dinding. 
Dan client berhubungan ke ac- 
cess point tersebut secara wire- 
less. 

Produk EW-7209APg access 
point dari Edimax ini tidak dapat 
dibuat seperti itu, karena fungsi 
switch menjadi kurang berguna. 
Karena akan menyusahkan un- 
tuk menghubungkan kabel ke 
EW-7/209APg jika diletakkan 


20 03/2007 E INFOLINUX 


pada posisi sulit tersebut. 
Namun, di luar hal terse- 
but, EW-7209APg bisa menjadi 
solusi wireless yang menarik. 
Karena, EW-/209APg menawar- 
kan harga yang relatif murah, 
sinyal yang baik untuk ruangan 
berukuran standar, walaupun 
menggunakan antena tunggal. 
Interface web EW-7209APg 
mudah untuk diikuti dan cu- 
kup bersahabat dengan browser 
Firefox di Linux. Dan yang me- 
narik EW-7209APg bersifat open 
hardware. Kode-kode firmware 
EW-7209APg bebas di-down- 
load melalui situsnya karena 
berlisensi GPL. MEWS 


Hasil Pengujian 

Kelengkapan (20%) NINA 1/ 8.0 
Handling 59) JAMAE 8,3 
Layanan(5%) MMAM 4.5 
Harga (35%) ILLLLLL LL 93 
Performa (35%) JE 14 
“LINUX RATING 


0 2 4 6 














ACCESS POINT 


SMCWEBT-G EZ Connect™ g 
Wireless Access Point 


MODEL SMCWEBT-G STANDAR IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.11b, IEEE 802.119 
SECURITY 802.11i (WPA2), WPA-PSK, TKIP, AES, IEEE 802.1x, and EAP/802.1 
INTERFACE MANAJEMEN SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, dan HTTP (Web) 

MODE OPERASI Access Point, Wireless Bridging (WDS) 


HARGA US$80 (kisaran) GARANSI 1 tahun 


INFO www.smc-asia.com PENYEDIA Mikrotek Internasional, (021) 560-1663 


engan dukungan Turbo G, 

SMCWEBT-G dapat mening- 

katkan jaringan 11g hingga 
mampu menangani hingga 108 
Mbps. Tentu saja hal ini hanya 
akan berhasil pada lingkungan 
yang dilengkapi jaringan Turbo 
G. Dan hal ini biasanya berhasil 
pada sebuah jaringan wireless 
dengan merk yang sama. 

SMCWEBT-G dengan band- 
width cepatnya, dapat memberi- 
kan client-client-nya kemampuan 
stream file-file video/audio dari 
server multimedia dan juga ma- 
sih mampu menyediakan band- 
width bagi penggunaan VoIP 
dan aplikasi-aplikasi yang mem- 
butuhkan bandwidth intensif 
dengan performa terbaik. 

Dengan access point 108G, cli- 
ent-client wireless dapat melaku- 
kan multi-stream video pada saat 
yang sama. 

Untuk meningkatkan ke- 
mampuan manajemen, SMC- 
WEBT-G juga 
SNMPv3 untuk manajemen 


mendukung 


jaringan. Selain itu dengan Wire- 
less Distribution System (WDS), ia 
mendukung penggunaan untuk 
mode repeater dan bridge. 

SMCWEBT-G sudah dileng- 
kapi dukungan standar keaman- 
an wireless yang sudah diakui 
saat ini, yaitu WEB, WPA, dan 
WPA 802.1x. 

Pada pengujian performa, 
SMCWEBT-G mampu mena- 
ngani 1000 request dengan con- 
currency 1000. Dan hasil kecepat- 
an transfer data, SMCWEBT-G 
memberikan hasil50,95 Kbytes/ 
sec pada jaringan kabel dan 50 
Kbytes/sec pada jaringan wire- 
less. EWS 


Hasil Pengujian 

Kelengkapan (20%) III 17 7,6 
Handling (5%) JMM 8,2 
Layanan(5%) MMMM 55 
Harga (35%) ILLLLLLL LL 98 
Performa (35%) SAAMAA 19 
“LINUX RATING 


0 2 4 6 

















www.infolinux.web.id 


NETWORK ATTACHED STORAGE 


QNAP TS-201 Turbo Station 


MODEL TS-201 STANDAR IEEE 802.3, IEEE 802.3u SISTEM OPERASI Linux embedded 
PORT STORAGE 2 x 3.5” SATA I/II HDD PORT LAN 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port 
PORT LAINNYA 3 x USB 2.0 (printer, disk, digital camera, pen drive, card reader, dll.) 
DIMENSI 214 x 175 x 115 mm, Net weight: 2.4Kg, Gross weight: 3.5Kg 


HARGA US$350 (kisaran) GARANSI 1 tahun 


INFO www.gnap.com.tw PENYEDIA Astrindo Senayasa, (021) 612-1330 


ecara keseluruhan, TS-201 

adalah produk NAS sangat 

baik dengan harga yang 
sesuai. TS-201 sebenarnya bisa 
disebut server karena mampu 
bertindak sebagai server FTP, 
server web, perpustakaan mul- 
timedia, atau file-file jaringan. 
Sebagai server web, TS-201 
memberikan fitur interaktif un- 
tuk menciptakan halaman web 
buatan sendiri dengan bantuan 
PHP dan SQLite. 

Fitur Download Station juga 
sangat menarik. Dengan fitur 
ini, client dapat men-download 
dari Internet yang langsung 
tersimpan pada TS-201. Sayang- 
nya, software fitur ini hanya 
tersedia untuk Windows. Pada- 
hal, TS-201 menggunakan Linux 
sebagai sistem operasinya. 

Performa TS-201 cukup me- 
ngagumkan. Dari database hasil 
data pengujian NAS yang pernah 
dilakukan di lab InfoLINUX, per- 
forma TS-201 adalah yang ter- 
cepat. Ini sangat dimungkinkan 


www.infolinux.web.id 


berkat port Ethernet yang digu- 
nakan Gigabit Ethernet. 

Pengujian performa yang 
kami lakukan adalah mengukur 
ketangguhan sistem operasi TS- 
201 menerima request dari cli- 
ent. Sayang, kami tidak sempat 
menguji TS-201 yang dilengkapi 
harddisk untuk mengukur ke- 
cepatan transfer data dari hard- 
disk ke client melalui jaringan. 

Sayangnya, TS-201 kurang 
dalam hal kelengkapan, walau 
telah dilengkapi tiga port USB 
2.0 yang mendukung printer, 
kamera digital, dan USB pen, 
tapi masih kurang dalam hal 
lainnya. News 


Hasil Pengujian 

Kelengkapan (20%) III LL 46 
Handling (6%) JAAMAN 66 
Layanan (5%) == MIMIN LILIN 50 
Harga (35%) KAA) 16 














Performa (35%) AMMA IAIML 9: 
#LINUX RATING 


0 2 4 6 


HARDWARE 


NETWORK ATTACHED STORAGE 


TRENDnet TS-1300 USB 2.0 IDE 
Network Storage Enclosure 


MODEL TS-I300 STANDAR IEEE 802.3, 802.3u, USB 2.0, 1.1 

SISTEM OPERASI Linux embedded MICROPROCESSOR RDC 3210 (150Mhz) 
INTERFACE STORAGE 1 x Internal IDE HD Bay, 2 x USB 2.0 Type A 

INTERFACE LAN 1 x 10/100Mbps RJ-45Port DIMENSI 200 x 154 x 60 mm, 0.7kg 


HARGA US$200 (kisaran) GARANSI 1 tahun 


INFO www.trendnet.com PENYEDIA Gigantika Pratama Prima, (021) 6530-5789 


erbeda dengan saudaranya, 

TS-I300W, produk NAS TS- 

1300 dari TRENDnet ini ti- 
dak dilengkapi fitur wireless. Tapi 
dalam hal lainnya, TS-I300 tidak 
berbeda dengan TS-I300W. 

Dengan mayoritas berwarna 
biru dan posisi berdiri, TS-1300 
tampil dengan tombol Power 
dan Unmount serta lampu-lampu 
indikator USB, HDD, LAN, dan 
Power di panel bagian depan. 
Tombol Unmount itu dimak- 
sudkan untuk melepas hubung- 
an terhadap media storage yang 
terpasang pada TS-1300. 

Karena menggunakan Linux 
(kernel 2.4.25), media storage 
yang terpasang bisa menggu- 
nakan sistem file EXT2/EXT3, 
di samping FAT16, FAT32, dan 
juga NTES, tapi hanya untuk ak- 
tivitas membaca data. 

Pada pengujian performa, TS- 
1300 tergolong baik. Pengujian 
performa yang dilakukan adalah 
melakukan pengiriman reguest 


dengan pengulangan sebanyak 


1000 kali, hingga diperoleh data 
kecepatan transfer yang mampu 
ditangani TS-I300 dan waktu 
yang diperlukan TS-I300 untuk 
menangani reguest tersebut. 
Pada hasil pengujian lab In- 
foLINUX, TS-I300 memberikan 
kasil 56.38 Kbytes/sec pada ke- 
cepatan transfer dan waktu yang 
dibutuhkan untuk menangani 
request adalah 6775.842 ms. 
Sebagai server storage, TS- 
1300 menjadi solusi menarik, 
apalagi dengan fitur Schedule 
Downloads via FTP maupun 
HTTP, sehingga tidak perlu 
membiarkan komputer menya- 


la, tapi tinggal remote. News 


Kelengkapan (20%) SIS LL 4,1 
Handling (59) MAMMAM 66 
Layanan (58) MMMA 50 
Harga (35%) MUNN 9,2 
Performa (39%) MAMMAL 1 
“LINUX RATING 


0 2 6 


an Tj 

















INFOLINUX = 03/2007 21 


DISTRO 


DESKTOP/LIVECD 


Kuliax 6.0 


®, Kaliex 6,0 - Konqueror. 
MESES Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 
PSO 6008 AAS 
È Location: [E /edrom/index.htmi 
SJ Kuliax 6.0 CD Kuliax Project 


DESKTOP/LIVECD 


PC Linux 2006 





Initialization of Kuliax Installation 


Kuliax 6.0 Installation 


| Kuliax 6.0 (bakpia) 
Rilis: 14 Desember 2006 


Welcome to Kuliax 6.8 Installation! 


This program will assist you to install Kuliax to 
your harddisk. 


Notes: 

this installer is still under heavy development. 
Kuliax Project take no responsibility for data loss 
or hardware damage. 


If you want to report bugs, discussion, or join in 
Kuliax development, please go to our mailing list: 
kuLiax@googlegroups.com 








KAN CIT T er ion 


s OK 


PEMBUAT Kuliax Project SITUS kuliax.duniasemu.org 


KERNEL 2.6.18 DESKTOP KDE 3.5.5 


OFFICE OpenOffice.org 2.0.4 MULTIMEDIA XMMS 1.2.10, Kino 0.92, Audacity 1.2.4b 
INTERNET Firefox 2.0, Gaim 2.0.0-b5 GRAFIS Gimp 2.2.13, Inkscape 0.44, Xaos 3.2 
EDUKASI R-base, RKWard, GNUPLOT, Octave, ArgoUML, GanttProject, sloccount, dll 


unia pendidikan Indonesia 

tampaknya “semakin” Linux 

dengan kehadiran distro ini. 
Kuliax 6.0 (kode bakpia) adalah 
distro lokal yang dibangun berba- 
siskan KNOPPIX dan dilengkapi 
berbagai aplikasi yang sangat 
penting bagi dunia pendidikan, 
khususnya bangku perkuliahan. 

Misi distro ini memang di- 
tujukan bagi pendidikan uni- 
versitas, khususnya Teknologi 
Informasi (TI) atau Teknik 
Elektro (TE) konsentrasi Sistem 
Komputer dan Informatika, 
Teknik Informatika (TF) dan 
Ilmu Komputer (IK). 

Pada menu Kuliax » Docu- 
mentation, Anda bisa menemu- 
kan dokumen PDF “Pengantar 
Sistem Operasi Komputer” 
yang memberikan pengetahuan 
lengkap tentang sistem opera- 
si, mulai dari perangkat keras, 
struktur sistem operasi, hingga 
pengetahuan tentang Linux. 
Dokumen ini penting bagi ma- 
hasiswa yang ingin mengenali 
dunia sistem operasi. 

Untuk sebuah distro pen- 
didikan, penampilan desktop 
dari distro ini sangat eye-candy 


22 03/2007 E INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 3 GB 
Memory : 256 MB 


alias enak dilihat. Dengan icon- 
icon menarik dan dominasi 
biru pada themes-nya, Kuliax 
ternyata juga memperhatikan 
keindahan desktop-nya. 

Tidak hanya berupa LiveCD, 
Kuliax juga dapat diinstalasi ke 
harddisk dengan mengklik pada 
icon “Kuliax Installer” pada 
desktop. Proses instalasi Kuliax 
mungkin masih menyulitkan 
bagi pengguna pemula, ter- 
utama pada proses pembagian 
partisi yang kemungkinan bisa 
menghapus data harddisk. 

Bagi instansi pendidikan 
khususnya universitas, distro ini 
bisa menjadi solusi pengajaran 
yang tepat dan murah. News 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (20%) IIA Ll 7,0 





Fitur (40%) MUA 80 





Kemudahan (30%) JUA 9.0 





Dokumentasi (10%) JIWA 39 
#LINUX RATING 


0 2 4 6 


PEMBUAT PC Linux SITUS www.pclinux.web.id 


KERNEL 2.6.16 DESKTOP KDE 3.5 


OFFICE KOffice.org 1.5.2 MULTIMEDIA XMMS 1.2.10, Kaffeine 0.8.2 
INTERNET Firefox 2.0, XChat 2.6.6 TOOLS K3B 0.12.17 
GRAFIS Gimpshop 2.2.11, Blender 2.4.1 GAMES Soldier of Fortune Demo 


atu lagi distro buatan lokal 

yang meramaikan dunia 

Linux Indonesia. 

PC Linux 2006 ini meru- 
pakan distro liveCD yang juga 
dapat diinstalasi ke harddisk. 
Pada desktop terdapat icon “In- 
stall PCLinux” untuk melaku- 
kan proses instalasi. Dan ba- 
gusnya, PC Linux menyediakan 
dokumentasi untuk proses ins- 
talasi. Dokumentasi ini dapat 
diakses dengan menjalankan 
icon di desktop atau dengan 
menjalankan Firefox yang se- 
cara default menampilkan do- 
kumentasi instalasi. 

Penampilan PC Linux sen- 
diri sangat memanjakan mata. 
Dengan crystallclock yang me- 
nampilkan jam analog pada 
desktop bagian kanan atas, ser- 
ta a-Foto yang menampilkan 
snapshot gambar-gambar yang 
berubah-ubah sesuai dengan 
banyaknya gambar yang terle- 
tak dalam direktori. Direktori 
ini dapat diatur melalui kon- 
figurasi a-Foto. Kedua fitur ini 
diatur dalam Super Karamba, 
dan Anda bisa menambahkan 
fitur-fitur lainnya. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium Ill 
Harddisk : 3 GB 
Memory : 256 MB 


Selain itu, PC Linux mem- 
berikan fitur Dock, seperti 
pada MacOS, yang berisi short- 
cut-shortcut aplikasi. 

Di desktop terdapat icon 
“Driver” yang berisi driver-dri- 
ver video card ATi dan nVIDIA. 
Keduanya dalam bentuk RPM 
sehingga dapat diinstalasi se- 
suai video card penggunanya. 

Untuk kebutuhan aplikasi 
office, PC Linux menyediakan 
KOffice yang tak kalah dengan 
OpenOffice.org. Hanya saja, PC 
Linux memberikan link Open- 
Office.org pada Dock maupun 
menu, padahal aplikasi Open- 
Office.org tidak tersedia di 
dalamnya. News 


Fungsionalitas (20%) III” 1/17 7,0 
Fitur (40%) MIRIAMI LI) 65 
Kemudahan (30%) MMMM 9,0 
Dokumentasi (10%) JAMAM IL 5,9 


LINUX RATING 
0 2 


4 6 














www.infolinux.web.id 


SYSTEM ADMINISTRATORS / MANAGEMENT TOOL 


eBox 0.8.1 


eBox - Status - Mozilla Firefox 


Bile Edit View Go Bookmarks Jools Help 





@->-B O A @ - [i ntps:92.168.0.42/ebox/ 


ar) Oco [a 


fH Release Notes (FedoraProject | | Fedora Weekly News (JCommunity Support ()Fedora Core 6 red Hat Magazine 


Te 


Status Status 


System 
Services 
Network 


Objects NTP local server 


Firewall Jabber 


Users Printer sharing 


Groups DHCP 


NTP server File sharing 


Jabber Service DNS cache 


Printers HTTP Proxy 
DHCP Mail system 
File sharing 


DNS Cache General information 


Software management 


HTTP proxy Host name example.com 


Mail 
eBox version 0.8.1 


Logs 


Done 


PEMBUAT eBox Team 

SITUS http://ebox-platform.com 
LISENSI GPL 

HARGA Gratis 

DEPENDENSI - 


ompleksitas dan banyaknya 
parameter konfigurasi suatu 
plikasi server di Linux, 
terkadang dirasakan tidak user 
friendly bagi admin pemula yang 
baru saja menggunakan Linux. 
Untuk mempermudah konfigu- 
rasi server Linux untuk perusa- 
haan Anda, coba gunakan eBox. 
eBox adalah management tool 
berbasis web yang efektif dapat 
mempermudah penggunanya 
dalam memanajemen layanan 
server yang biasa dibutuhkan 
suatu perusahaan. eBox di de- 
sain secara modular sehingga 
dapat mempermudah penam- 
bahan fungsionalitas server yang 
dibutuhkan di kemudian hari. 
Beberapa fitur yang dimiliki 
eBox, antara lain dapat memper- 
mudah pembuatan aturan fire- 
wall, windows PDC/file server 
dan print server, transparant proxy 
dan content filter, mail server 
dengan fitur antivirus dan anti- 
spam, dhcp server, DNS cache, 
ntp server, dan jabber server. 
Untuk menginstalasi eBox, 
sebaiknya Anda menyediakan 
satu komputer yang akan di- 


fungsikan untuk menjalankan 


www.infolinux.web.id 


System load 2.18, 0.88, 0.52 


Time Wed Jan 17 15:03:11 WIT 2007 


| 192.168.042 S| $ 131.61 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 2 GB 
Memory :128 MB 


eBox secara penuh. Setelah men- 
jalankan instalasi eBox yang ber- 
basiskan Debian ini, Anda dapat 
segera mengakses menu eBox, 
dari web browser yang terdapat 
pada PC lain. 

Dalam setiap menu 
konfigurasi yang terdapat di 
eBox, Anda hanya perlu meng- 
enable-kan service yang dibu- 
tuhkan. 


sederhana yang terdapat pada 


Beberapa parameter 


beberapa menu service di eBox, 
juga dapat diisikan sesuai pa- 
rameter. Setelah itu, jangan lupa 
untuk menyimpan konfigurasi 
yang baru saja di jalankan de- 
ngan mengklik tombol Save 
dan Save Changes. Asup 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (30%) AGAR 9,0 
Fitur (30%) "11/11 / 1 Me 
Dokumentasi (20%) NIAGA 7,5 
Kemudahan (20%) III 65 


=LINUX RATING 
0 2 4 6 











INTERNET / IP PBX SERVER 


TrixBox 2.0 


SOFTWARE 


trixbox - Admin Mode - Mozilla Firefox 


Bile Edit View Go Bookmarks Jools Help 


@-D- 8 O A E- (vA ntp:192.168.0.145/maint/7freepbx 


fJ Release Notes (FedoraProject | | Fedora Weekly News (“Community Support (JFedora Core 6 red Hat Magazine 


tribo 


Home Forum Packages Asterisk 


= 


Administrators 
Extensons 
General Settings 
Outbound Routes 


Trunks Add Extension 


Inbound Routes s 
z User Extension 


Display Name 


Done 


PEMBUAT TrixBox Team 
SITUS www.trixbox.org 
LISENSI GPL 

HARGA Gratis 
DEPENDENSI - 


ixBox adalah IP PBX sys- 
tem untuk kebutuhan bis- 
nis, yang dibuat berbasiskan 
Digium’s Asterisk Open Source 
PBX Software. Tujuan dibuatnya 
TrixBox adalah untuk memper- 
mudah proses instalasi dan kon- 
figurasi server PBX. 

TrixBox memiliki tampilan 
berbasis web yang user friendly, 
yang menggunakan sejumlah 
paket aplikasi open source lain 
sebagai aplikasi back-end. Selain 
itu, TrixBox juga menyediakan 
xPL (home automation) interface, 
yang dapat mempermudah in- 
teraksi dengan perangkat komu- 
nikasi yang lain. 

Sejumlah fitur yang dimiliki 
TrixBox, antara lain mengguna- 
kan FreePBX.org sebagai tampil- 
an web GUl-nya, flash operator 
panel yang berfungsi sebagai 
real-time web interface ke Aster- 
isk, memiliki fungsi voicemail 
dan recording, dan mendukung 
penerimaan faks dengan meng- 
gunakan SpanDSP. 

Proses instalasi TrixBox 
akan menghapus seluruh data 
harddisk yang digunakan untuk 
instalasi. Setelah proses insta- 


System Settings 


Add SIP Extension 


[x] @ so [Cl wora deray 


freePBX 
Language: |English ~| Setup 


Add Extension 














Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium Ill 
Harddisk : 2 GB 
Memory : 256 MB 


lasi selesai, Anda dapat langsung 
mengakses IP komputer Trix- 
Box dengan menggunakan web 
browser dari PC lain. 

Berikutnya, dari halaman 
web management TrixBox, 
Anda dapat mengonfigurasi se- 
jumlah parameter di TrixBox, 
seperti Dial Plan, Trunk, Out- 
bound, dan Extension, yang ber- 
fungsi sebagai nomor telepon 
dalam TrixBox. Setelah berja- 
lan, penggunaan TrixBox dapat 
Anda perluas untuk membuat 
VoIP Server yang dapat ter- 
sambung ke PSTN, sehingga 
dapat menghemat pengeluaran 
telepon kantor yang memiliki 


banyak cabang. Asup 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (30%) AAA / 9,0 
Fitur (30%) ILL) / 11 MO 
Dokumentasi (20%) AMMA) 15 
Kemudahan (20%) MAMMAM 7,5 


#LINUX RATING 
4 6 


0 2 














INFOLINUX = 03/2007 23 


GAME 


PUZZLE 


Fish Fillets NG 0.7.3-5 


Gity In the Deep: Mr, Gheops House 


oo’! 
pa 
e P 


| A 


b. Yg 
fi 


m - 
w } 


N 4 
Aa 


> 


| ! 
M7 


AN 


` 
, 


: 


PEMBUAT Ivo Danihelka <ivo@danihelka.net> 


SITUS http://fillets.sourceforge.net 
LISENSI GPL 
HARGA Gratis 


DEPENDENSI SDL, SDL-image, SDL-mixer, SDL-ttf, lua 


ish Fillets Next Generation 

(Fish Fillets NG), merupakan 

game puzzle hasil porting-an 
game Fish Fillets buatan ALTAR 
interactive. Tokoh utama dalam 
game ini adalah dua ekor ikan, 
yaitu ikan betina berukuran kecil 
dan ikan jantan berukuran besar, 
yang saling bekerja sama dalam 
menuju pintu jalan keluar yang 
terdapat di setiap level. 

Untuk dapat menuju ke jalan 
keluar bukan hal mudah. Anda 
harus dapat mengatur strategi, 
agar ikan kecil dan ikan besar 
dapat saling bekerja sama dalam 
memindahkan barang-barang 
yang menghalangi jalan. Jika 
terdapat sedikit kesalahan dalam 
memindahkan barang, Anda ha- 
rus merestart kembali level yang 
sedang dimainkan. Karena itu, 
atur strategi dengan baik sebe- 
lum melangkah. 

Mengenai keyboard shortcut 
game ini, Anda dapat menga- 
tur pergerakan ikan besar dan 
ikan kecil dengan menggunakan 
tombol arrow. Untuk berpindah 
antara ikan besar ke ikan kecil 
atau sebaliknya, Anda dapat 
menekan tombol Space bar. Un- 


24 03/2007 MW INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 120 MB 
Memory : 256 MB 


tuk menyimpan permainan dan 
me-load data penyimpanan kem- 
bali, gunakan tombol F2 dan F3. 
Anda juga dapat memainkan 
game ini dalam modus Full screen 
dengan menekan tombol F11. 

sudah 


tersedia sekitar 70 level per- 


Dalam game ini, 


mainan yang dapat Anda main- 
kan. Tampilan informasi yang 
terdapat pada setiap level per- 
mainan, juga membantu kita 
dalam menyelesaikan perma- 
salahan yang sedang dihadapi. 
Hanya saja, suara pendukung 
permainan ini masih disajikan 
dalam bahasa Ceko, sehingga 
terdengar cukup asing pada 
pendengaran kita. Asup 


Grafik (30%) MESRA. 60 
Fitur (40%) ILL LLL MS 
Kompabilitas (20%) MAA 7 0 
Dokumentasi (10%) AGAR 9,0 


#LINUX RATING 


0 2 6 


TTT | 








ARCADE 


SuperTuxKart 0.2-3 


Not Started Yet! 


PEMBUAT SuperTuxKart Team <supertuxkart-devel@lists.berlios.de> 


SITUS http://Supertuxkart.berlios.de 
LISENSI GPL 
HARGA Gratis 


DEPENDENSI mesa-libGL, glibc-devel, plib 


ebanyakan game racing hanya 
menyajikan tampilan mobil 
dan sirkuit yang terkesan 
elegan dan modern. Jika Anda 
ingin bermain game racing de- 
ngan tampilan sirkuit dan karak- 
ter permainan yang kartunis, 
coba mainkan SuperTuxKart. 
SuperTuxKart merupakan 
game turunan TuxKart, yaitu 
game racing kart yang dibuat 
Steve Baker. Tokoh-tokoh pem- 
balap dalam game ini, digambar- 
kan ke dalam beberapa karakter 
yang lucu seperti tux (penguin), 
sushi (cumi-cumi), yeti (gorilla), 
dan dino (dinosaurus). Selain 
itu, SuperTuxKart juga telah 
menyediakan 12 lintasan balap 
dengan tampilan yang terlihat 
sangat kartunis dengan tingkat 
kesulitan yang berbeda-beda. 
Untuk memainkannya cukup 
mudah. Anda cukup memilih 
salah satu tokoh yang ingin di- 
mainkan, pilih tipe permainan 
dan track, dan berikutnya siap 
memasuki arena balap. Untuk 
sekadar test drive, Anda dapat 
memilih menu Time Trial ter- 
lebih dahulu. Setelah merasa cu- 
kup berlatih, Anda dapat segera 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 30 MB 
Memory : 256 MB 


memilih menu GrandPrix mau- 
pun QuickRace untuk memulai 
perlombaan. Saat berlomba di 
lintasan balap, tersedia bebera- 
pa item yang dapat berupa bom 
untuk menyerang lawan, mau- 
pun item lainnya yang justru 
dapat merugikan mobil Anda. 

Meski game ini dapat bersi- 
fat single-player maupun multi- 
player, tetap saja kita tidak dapat 
memainkannya melalui jaringan 
dalam mode multi-player-nya. 
Karena itu, pilihan empat player 
yang tersedia dalam pilihan 
mode multiplayer-nya, dira- 
sakan cukup mubazir karena ti- 
dak terasa nyaman jika dimain- 
kan dalam satu PC. Asup 


Grafik (30%) JE 6,0 
Fitur (40%) ILL LLL Me 
Kompabilitas (20%) MMMM lali 6,0 
Dokumentasi (10%) MA LLL 50 


“LINUX RATING 


0 2 6 


ARIS 











www.infolinux.web.id 


Building Telephony 
systems with Asterisk 








Building Telephony 
Systems with Asterisk 


PENGARANG David Gomillion, Barrie Dempster 
PENERBIT Packt Publishing 

TERBIT September 2005 

HARGA US$29,99 (180 halaman) 

ISBN 1-9048-1115-9 

BONUS - 


eknologi komunikasi sudah semakin 

murah saat ini. Apalagi santer terdengar 

penawaran pulsa murah oleh operator- 
operator telekomunikasi. Buku ini mem- 
perlihatkan pembangunan sistem telephony 
untuk rumah atau bisnis Anda dengan 
menggunakan aplikasi open source, Asterisk. 

Dengan panduan langkah-per-langkah, 
buku ini menjelaskan proses instalasi dan 
konfigurasi Asterisk. Dimulai dengan mem- 
perlihatkan penyusun rencana pengerjaan 
dan bagaimana menciptakan rencana dial. 

Buku ini juga menghadirkan contoh 
penggunaan Asterisk pada tiga skenario ber- 
beda, yaitu untuk SOHO (Small Office Home 
Office), bisnis kecil, dan Hosted PBS. 

Sudah diketahui, Asterisk merupakan 
sistem Voice over IP (VoIP). Dengan VolP, 
banyak manfaat yang bisa diperoleh. Salah 
satunya, banyak pengguna bisa mengguna- 
kan service Asterisk pada saat bersamaan 
dari lokasi yang berbeda-beda. 

Buku ini sangat cocok bagi siapa saja 
yang tertarik untuk membangun sistem te- 
lephony yang powerful dengan memanfaat- 
kan aplikasi free dan open source, sehing- 
ga tidak perlu mengeluarkan banyak dana 
untuk membeli sistem yang komersial dan 


terkadang kurang fleksibel. AEWS 


www.infolinux.web.id 


The OpenOffice.org 2 
Guidebook 








PENGARANG Solveig Haugland 
PENERBIT Solveig Haugland 
TERBIT Desember 2006 

HARGA US$49,99 (520 halaman) 
ISBN 0-9743-1202-9 

BONUS - 


anual setebal 520 halaman ini diter- 

bitkan oleh seorang ahli OpenOf- 

fice.org (OOo), Solveig Haugland. 
Sangat cocok bagi pengguna OOo pemula 
atau ahli yang ingin mempelajari fitur-fi- 
tur tersembunyi dari suite office yang free 
dan open source ini. 

Diawali dengan satu halaman sum- 
mary daftar isi yang berguna di balik 
sampul depan, kemudian daftar isi yang 
detail sebanyak lima halaman yang dibagi 
ke dalam tujuh bagian yang berhubungan 
dengan lima program utama OOo (Writer, 
Calc, Impress, Draw, dan Base). Semuanya 
tersusun dengan rapi dan nyaman dibaca 
dengan bagian “Getting Started” yang ber- 
sahabat dan appendix yang berguna. 

Segala informasi mengenai OOo sangat 
membantu pembacanya dalam mencari 
jawaban yang cepat dan akurat tanpa ter- 
ganggu akan pencarian seisi buku mengenai 
topik-topik yang berhubungan. Penjelasan 
buku ini mengalir lancar dari pembahasan 
satu ke pembahasan berikutnya. 

Dengan bantuan gambar dengan panah 
dan lingkaran untuk menjelaskan bagian- 
bagian penting, buku ini sangat mem- 
bacakan pembacanya dalam menjelaskan 
fitur-fitur OOo. MEWS 


BUKU 


Membangun Aplikasi 
SMS Gateway di Linux 


MEMBANGUN APLIKASI 


SMS GATEWAY 
DILINUX 


PENGARANG Yunianto 

PENERBIT Dian Rakyat 

TERBIT September 2006 

HARGA Rp35.000 (176 halaman) 

ISBN 979-523-798-5 

BONUS CD KNOPPIX plus paket-paket SMS Gateway 


aat ini bisnis SMS sedang marak di nega- 

ra kita. Segala hal ditawarkan melalui 

bisnis SMS ini, mulai dari astrologi, kon- 
sultasi, bahkan kuis.Kehadiran buku ini bisa 
menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin 
turut meramaikan bisnis SMS ini. 

Dengan memanfaatkan aplikasi pem- 
rograman Gambas (Gambas Almost Means 
Basic), yang mirip dengan Visual Basic di 
Windows, buku ini memperlihatkan lang- 
kah-langkah membangun aplikasi SMS 
Gateway berbasis Linux. 

Bantuan listing program dan gambar- 
gambar panduan, memudahkan pembaca 
mengikuti setiap langkah. Aplikasi yang 
akan dibangun akan berfungsi untuk me- 
ngetahui informasi detail ponsel yang terpa- 
sang, mengirim SMS, membaca SMS yang 
masuk, membalas SMS, dan mengalkulasi 
polling SMS. Setiap fungsi tersebut dibahas 
sebagai bagian proyek-proyek utuh. 

Selain itu, buku ini juga membahas lang- 
kah-langkah membangun SMS Gateway 
dengan memanfaatkan Gnokii dan Kan- 
nel. Pada pembahasan tersebut, dijelaskan 
penggunaan HP dengan menghubungkan 
ke komputer, baik melalui kabel konektor 
atau bluetooth, dan lengkap dengan proses 
konfigurasi instalasi bluetooth. AEWS 





INFOLINUX H 03/2007 25 


26 03/2007 


SOFTWARE 


DVD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi gratis, 


shareware, maupun demo. Susunan kategori selalu berubah 


tergantung pada tren aplikasi yang tengah berlaku. Namun, 


ada beberapa kategori yang selalu ada tiap-tiap edisi. 


[ SISTEM ] 


ASP 2.3.0 





DRACONIS 
SOFTWARE 


+ 


Coe 
Real-Time Monitoring 


With so much riding on the availability of a company's servers in today's global economy, 


= keeping an eye on your mission-critical servers is a necessity. 


Introduction 
Product Brochure 

e CPU usage 
tur e Disk usage 

Real-Time Monitoring 

Post-Time Analysis 


Hardware Management 


Download RSP 
Order RSP 


e Remote host availability 
e Memory usage 


e Top CPU & memory users 


e Users logged in 
e Uptime 





eorang administrator jaringan sudah 

semestinya memiliki banyak tool guna 

menjaga kestabilan jaringannya. Un- 
tuk menambah mudah pekerjaan Anda 
pada sistem operasi Linux, cobalah aplikasi 
yang satu ini. RSP didesain untuk menjadi 
server monitor yang tangguh, dan mu- 
dah digunakan. Aplikasi ini juga memiliki 
banyak tool yang dapat digunakan untuk 
melakukan berbagai proses analisis. Anda 
dapat memonitor traffic pengunjung yang 
senantiasa keluar masuk dari sebuah situs, 
pengguna yang masuk ke suatu komputer 
sistem, maupun hal-hal lain yang berke- 
naan dengan jaringan. 

Untuk mengaktifkan alarm jika terjadi 
masalah, misal kehabisan volume harddisk, 
atau CPU overloaded, Anda bisa menggu- 
nakan fitur thresholds. RSP akan menjadi 
tool bagi troubleshooting yang menakjub- 
kan. Aplikasi ini juga mampu menganalisis 
performa infrastruktur komputer di masa 
lalu. Dengan begitu, Anda dapat melaku- 


kan perbandingan. Selain itu, informasi ini 


INFOLINUX 


RSP makes monitoring easy. On each machine in your network, RSP has a list of small plugin 
programs called modules. Each module is reponsible for a system statistic. The following 
modules are provided out-of-the-box: 


e Hard Disk Statistics (such as transfers/sec, queue length, average time to serve, etc) 


e MySQL & PostgreSQL database statistics and monitoring 

e Web page integrity (“hacker checks") 

e Network statistics and bandwidth utilization 

e Remote port checking (ensure nearly any service is responding to user requests) 


e Individual process monitoring (memory & CPU usage) 


berguna untuk mengetahui kapan resource 
paling banyak diminta oleh para pengguna. 
Antisipasi dini meningkatkan performa ja- 
ringan Anda pun terlaksana dengan baik. 
RSP bukan aplikasi sederhana. 

Jika Anda menghendaki sesuatu yang 
biasa saja, jangan menggunakan aplikasi ini. 
RSP juga didesain untuk terus berkembang 
beriringan dengan perkembangan bisnis 
yang Anda jalankan. Jika Anda membutuh- 
kan module baru, Anda dengan mudah bisa 
menambahkannya guna memonitor dan 
menganalisis keseluruhan aspek sistem kom- 
puter di kantor Anda. Setiap module yang 
ditambahkan tidak dibatasi oleh satu jenis ba- 
hasa pemrograman atau script saja. Anda bisa 
menggunakan bahasa pemrograman apapun. 
Untuk saat ini RSP tersedia bagi sistem ope- 
rasi Linux, MacOS X, dan Windows. Asu 


PEMBUAT Ryan Twomey 

SITUS http://www.dracoware.com 

LISENSI Other/Proprietary License with Free Trial 
DEPENDENSI X Window 

REOUIREMENT - 


/Extras 
OpenSUSE 10.2 


DVD IL03/2007 
/Animasi 





Blender 2.42a Fedora 6 








Pixie 1.7.4 
/Grafik 


/Browser Sembusd 227 





Flash Plugin 





Firefox 2.0.0.1 internet 





Opera 9.10 Mohachat 0.1 








Namistai 1.26 





/Buku Nanoblogger 3.3 





Linux Kernel in a Plumecms 1.2.2 





Nutshell Seamonkey 1.1.0 





/Keamanan 


/Development Nessus 2.2.9 


Pak o 20 





Statsvn 0.3.0 





Sun JRE 6 /Komunikasi 





okype 1.3.0 


Distro /Matematika 


Kuliax 6.0 





PClinux 2006 


Scilab 4.0 





/Multimedia 


/Dokumen | 
Adobereader 7.0.8 Aa ena 











CHM Realplay 10.0.8 





Gnochm 0.9.8 Soundkonverter 0.3 





Kchmviewer 2.6 





Codecs 





Xchm 1.9 





/Office 


/Download Fbreader 0.7.4r 





Azureus 2.5.0.0 OpenOffice.org 2.1.0 








Bittorrent 5.0.5 





Curl 7.16.0 /PENTING 


Kernel 2.6.20 





/Driver/Modem 


HCF Modem /Rubrik/Alternatif 





omartlink Egroupware 1.2 








Horde Groupware 1.0 





/Driver/Printer Igsuite 3.2.2 





Cups Lucane 0.7.5 








Tikiwiki 1.9.7 


/Driver/Videocard Webo 1.0 





All 





nVidia /Rubrik/Games 





Fish Fillet-ng 0.7.3 





/Driver/WLan Supertuxkart 0.2-3 





MadWiFi 





Ndiswrapper /Rubrik/Tutorial 





rt 2x00 Kernel 








/Sistem 


/E-mail I7filter 2.9 


Thunderbird 1.5.0.9 








RSP 2.3.0 


/Engineering 
Eagle 4.16 


/Update 
FedoraCore 6 





DVD RUSAK? 


Apabila DVD yang diterima tidak terbaca atau ru- 
sak dan ingin menggantinya. Kirimkan DVD yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim DVD InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan DVD penggantinya. 





www.infolinux.web.id 


SoundKonverter 0.3 





04 - Sweet Mysery.ogg - soundKonverter 


x Conversion options 
> 


— 
A Simple Detailed | Advanced Options 
Conversion — 
Cenvert: ogg ~| Quality -! 402| vbr |» | 5413 | 


Resample - Channels: Moro |- XI Replay Gain 


Tags Output: Default outout directory |+| E> |/home/daniel/sou.d-%n-%a-% | | 9 





soundKonverter 


File Ccnversion Tools Settings Hels 





Simple | Detailed 





Quality | Medium ’ o Info Output format: | ogg -|© ing 





Output: Default output drectory |+| E> |iel/soundKonverter/%b/%d - Yan - %a - %t , | 


Choose your prefered output options and dick on "Add files _*! 

State Input Output Quality 
Waiting e/01 - Forever Today.ogg -iesto - Forever Today.ogg Medium 
Waiting Love Comes Again.ogg .. - Love Comes Again.ogg Medium 
to/Just Be/03 - Trafficogg 03 - DJ Tiesto - Trafficogg Medium 

5e/04 - Sweet Mysery ogg iesto - Sweet Mysery.ogg User detined 
to/Jast Be/OS - Nyanaogg _5 - DJ Testo - Nyana.ogg Medium 
Tiesto/Just Be/06 - Ur.ogg ... - 06 - DJ Tiesto - UR.ogg Medium 
- Walking On Clouds.ogg ... - Walking On Clouds.ogg Medium 
- ATear In The Open.ogg ... - A Tear In The Open.ogg Medium 

khet DaNO . het Da nnn let De nna Madi 





DI Tiastn aim 





63% - Replay Gain Tool - soundKonverter 


dl Add Folder ... | O Eorci 


© “Back To Bedlam 
../Pop/James Blunt/Back To Bedlam/1 - 01 - High.mp3 -10.91 dB 
..S Blunt/Back To Bedlam/1 - 02 - You're Beautitul.mp3 -10.91 dB 
..p/James Blunt/Back To Bedlam/1 - 03 - Wisemen.mp3 Unknown 
..lun/Back To Bedlam/1 - 04 - Goodbye My Lover.mp3 -10.89 dB 
..S Blunt/Back To Bedlam/1 - 05 - Tears And Rain.mp3 -11.34 dB 
..ames Blunt/Back To Bedlam/1 - 06 - Out Of Mind.mp3 -10.43 dB 
..S Blunt/Back To Bedlam/1 - 07 - So Long Jimmy.mp3 -10.76 dB 
..m/Pop/James Blunt/Back To Bedlam/1 - 08 - Billy.mp3 -11.10 dB 
..m/Pop/ James Blunt/Back To Bedlam/1 - 09 - Cry.mp3 -10.81 dB 
..ames Blunt/Back To Bedlam/1 - 10 - No Bravery.mp3 -10.51 dB 














Konversi suatu format file audio terkadang 
kita butuhkan untuk menghemat space di 
dalam harddisk atau untuk keperluan lain- 
nya. Sebagai contoh, mungkin Anda ingin 
mengubah suatu lagu dari format wav men- 
jadi format MP3. Salah satu aplikasi yang 
bernama SoundKonverter dapat membantu 
Anda dalam melakukan hal ini. SoundKon- 
verter merupakan aplikasi berbasis KDE 
yang memiliki fungsi untuk mengonversi 
berbagai macam format file audio. Untuk 
dapat melakukan hal ini, SoundKonverter 
menggunakan beragam aplikasi lain sebagai 
backend-nya. Sebut saja oggenc/oggdec, 


EAGLE 4.16 


lame, gogo, faac/faad, mppenc/mppdec, 
flac, mac, mplayer, ffmpeg, shorten, ofr, ofs, 
dan sebagainya. Adapun beragam format 
audio yang dapat dikonversi oleh aplikasi 
ini, antara lain, ogg, mp3, mp2, m4a/mp4, 
aac, 3gp, mpc/mp-, flac, ape, wma, asf/asx, 
ra, rv, rm, avi, mpeg, wmv, gt/mov, flv, ac3, 
au/snd, shn, ofr, ofs, wv, la, pac, spx, dan 
wav. Su 


PEMBUAT Daniel Faust 

SITUS http://kde-apps.org 

LISENSI GPL 

DEPENDENSI taglib-devel, cdparanoia 
REQUIREMENT - 





CadSoft Online 


Home of the EAGLE Layout Editor 
Welcome to the CadSoft Computer web site 


If you are looking for an easy to use, powerful and af'ordable schematic capture and printed circui 
gets the job dore, EAGLE is the number 1 choice! 


CadSoft offers user friendly, powerful and affordable solutions for PCB design, including Schematic 
Autorouter. 


Take our Guided Tour and discover EAGLE. You will be surpri 


You can test drive EAGLE with our Freeware version! 








File Edit Draw View Tools Library Options Window Help 
aur 


(right-click to move group) 





EAGLE (Easily Applicable Graphical Layout 
Editor) adalah aplikasi ECAD yang dibuat 
oleh Cadsoft yang berlokasi di Jerman. Apli- 
kasi ini sangat menarik bagi para pecinta 
bidang elektronika, karena pihak EAGLE 
menyediakan versi free demo version untuk 
penggunaan non-profit, dan tersedia dalam 
bahasa Inggris dan Jerman. EAGLE me- 
nyediakan schematic editor, yang dapat di- 
gunakan untuk mendesain circuit diagrams 
dan mengintegrasikannya dengan PCB 
layout editor, sehingga secara otomatis 
dapat menyalakan semua komponen yang 
dibutuhkan oleh diagram skema. EAGLE 


www.infolinux.web.id 


juga cukup popular digunakan oleh para 
hobbyist elektronika, karena dapat mem- 
buat PCB yang dapat langsung digunakan. 
Hal ini dikarenakan, kebanyakan aplikasi 
free ECAD tidak dapat digunakan untuk 
mengeprint. Hanya saja EAGLE versi demo 
ini hanya dapat digunakan untuk menge- 
print ke board PCB yang memiliki maximum 
size 80x100 mm (~3in x ~4in). Su 


PEMBUAT Cadsoft Computer, Inc 
SITUS http://www.cadsoft.de 
LISENSI Free for nonkomersial 
DEPENDENSI X Window 
REOUIREMENT - 


SOFTWARE PILIHAN 


(OFFICE | 


FBReader 0.7.4r 


Colors 
Options For Regular Paragraph 
Space Before Left Indent 


Space After Right Indent 


Line Spacing | <base> x | First Line Indent 








= aA POD se Mss 





Aplikasi ini sangat cocok digunakan se- 
bagai aplikasi ebook reader bagi Anda yang 
memiliki PDA Sharp Zaurus. Dengan apli- 
kasi ini, Anda dapat membaca koleksi 
ebook yang dimiliki. Cukup banyak for- 
mat dokumen yang sudah didukung oleh 
aplikasi ini. Beberapa di antaranya fb2, 
HTML, CHM, CHM, plucker, palmdoc, 
zTxt, RTF, dan plain text. Asu 


PEMBUAT Nikolay Pultsin 

SITUS http://only.mawhrin.net/fbreader 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI expat, gt, gtk--, enca 
REQUIREMENT - 


[ INTERNET | 


N | t | 1 26 
Namistai jozilla Firefox 








Done 





Protocol SMB banyak digunakan sebagai 
protocol untuk saling berbagi file antar- 
sistem yang berbeda platform. Dengan 
menggunakan Namistai, Anda dapat 
menghubungkan sebuah HTTP-client 
(browser/user-agent) ke Windows file 
shares (yang biasanya menggunakan pro- 
tocol SMB atau CIFS). Dan hebatnya lagi, 
Namistai tidak membutuhkan Apache 
sebagai web server.(\Su 


PEMBUAT Michiel Holtkamp 

SITUS http://namistai.nl.eu.org 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI Perl, Filesys::SmbClient 
REQUIREMENT - 





INFOLINUX = 03/2007 27 


SOFTWARE PILIHAN 


[ DEVELOPMENT ] 


StatSVN 0.3.0 








Last published: 12 Jan 2007 23:43 GMT | Doc for0 3.0 


StatSVN 
-= Lines of Code 
Wili (manual D 
Reopen 3 + Dewetopment Stabetics for StatsVN 
HTML Sampie & 
Total Lines of Code: 10749 


Most Recent Commit: 2007-01-12 20:37 
= StatSVN: Linesof Code | 
æ 





15200 | 

















Subversion atau SVN, digunakan para 
programer untuk mengontrol revisi file. 
StatSVN adalah utilities SVN yang dapat 
Anda gunakan untuk membuat statistik 
dari suatu server SVN. Dengan aplikasi 
ini, informasi yang terdapat pada server 
SVN dapat disajikan dalam bentuk tabel 
dan grafik. Asu 


PEMBUAT Jason Kealey 
SITUS http://www.statsvn.org 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI Java 
REQUIREMENT - 


[ DEVELOPMENT ] 


wxHatch 1.41 


j wxtatching xpmedit A 
File Choose Add Menu Make Tools Help 
Dem sesen AR k ? 7 


Ikpmedit.cpp | xpmeditin | canyas.h | canvas.cpp Menu Zone | 





Rotate 90 Clock 
Rotate 90 Anti 





Rectangle 








Jika bosan menggunakan aplikasi teks 
editor biasa berbasis wxWidgets, cobalah 
gunakan wxHatch. wxHatch merupakan 
IDE untuk wxWidgets. Aplikasi ini me- 
miliki kemampuan mengotomatiskan 
pembuatan makefile, desain dan manipu- 
lasi menu, dan terhubung dengan code 
samples dan dialogs. Asu 


PEMBUAT Chris Elliott 

SITUS http://biolpc22.york.ac.uk/wx/wxhatch 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI g++, wxWidget 
REOUIREMENT - 


28 03/2007 E INFOLINUX 


Plume CMS 1.2.2 











Plumes 


Content Management 


Download Documentation Participate Screeishots Overview 


Download Plum 


Plume CMS 


è Latest stable: 1.2. 
Versatile Content Management System in PHP on top of 12.2 


© Source: Subversio' 
© Forum, bugs, featy 
If you are looking for a simple to use, yet powerfull content management 
system, you may have found what you are looking for. Plume CMS can be News 
installed through a simple script on all major platforms available, give it a try 
| It is so fast to install that you will ask all the scripts to have the same Plume CMS 1.2.2 Relea! 
installation procedure, 2007-01-11 23:06 

Read Mors » 
With a single installation of PLUME CMS you can have multiple websites, 
file management, multiple authors with different rights and websites in Plume CMS 1.2.1 Relea) 
any languages thanks to a full utf-8 support. Plume CMS proposes a 2006-12-01 "1-63 
flexible plugin infrastructure to extend it and is fully accessible with Read Mors » 


output providing standard compliant code by default. 
Piume CMS 1.2 Releasd 
© Plume CMS Sourceforge project page. 2006-11-24 01:11 
@ Plume CMS Sourceforge download page. Read Mors » 
© Websites using Plume CMS. 








Plume CMS 1.2rc5 Rele 

















- News = ‘While browsing around this website, you retain a permanent acces| 


Ito its 6 sections by using the six Greek letters located inside the to 
‘eft hand corner. 


@|On the road again | 

@|Dressing Plume! CMS 
up 

@| Online photo gallery 

















Urusan membuat website sekarang men- 
jadi lebih mudah sejak bermunculnya soft- 
ware CMS (Content Management System). 
Dengan software CMS ini, Anda cukup 
merubah beberapa konfigurasi dan tampi- 
lan gambar maupun menu yang terdapat 
pada software CMS tersebut. Plume CMS, 
merupakan salah satu aplikasi CMS yang 
terdapat di dunia Linux. Dengan menggu- 
nakan PLUME CMS, Anda dapat memiliki 
multiple websites, file management, mul- 
tiple authors dengan beragam kebijakan, 
dan website dengan beragam format baha- 
sa. Plume CMS juga memiliki infrastruktur 


Scribus 1.3.3.7 


Scribus Is an open-source program that brings award-winning an 
professional page layout to Linux/Unix, MacOS X, OS/2 and ie 
Windows desktops with a combination of "press-ready" output and | = 
new approaches to page layout. J an 


| s 
Underneath the modern and user friendly interlace, Scribus supports lm = 
professional publishing features, such as CMYK color, separations, | 
ICC color management and versatile PDF creation. 





3.3. The rationale is that there will be substantial co 


es, so the team has branched 1.3.3 to provide a stable usal 


Choose your platform: Windows 2000/XP, MacO 





plugin yang fleksibel untuk meningkatkan 
kemampuan Plume CMS dan dapat diakses 
secara penuh dengan output yang meng- 
hasilkan standard compliant code secara 
default. Untuk proses instalasi Plume CMS 
sendiri cukup mudah. Petunjuk lengkap 
instalasi Plume CMS, dapat ditemukan se- 
cara lengkap dalam file README.txt yang 
terdapat pada file zip Plume CMS. OSu 


PEMBUAT Plume CMS Team 

SITUS http://pxsystem.sourceforge.net 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI Apache, PHP, MySQL 
REQUIREMENT - 


J pie Gin Style Hem Page View Jools Extras Settings Windows Script Help 
OG O94 Haan o sisa | al) ae =| er ju 


mm p 1w p i% 














Omm | e [o mmg 
[fomm z “ (tao mm z 











Aplikasi Adobe PageMaker, Indesign, 
maupun QuarkXPress, banyak digunakan 
kalangan publisher untuk me-layout ma- 
jalah, buku, maupun tabloid. Di dunia 
Linux, sudah terdapat aplikasi Scribus 
DTP, yang secara fungsionalitas dapat 
menjadi aplikasi DTP pilihan di dunia 
Linux. Scribus adalah aplikasi open source 
desktop publishing, yang dibuat dengan 
pustaka QT. 
dapat membuat layout yang flexible, type- 


Scribus didesain untuk 


setting, dan mampu membuat file untuk 
kebutuhan professional quality image set- 
ting. Aplikasi ini juga dapat digunakan un- 





tuk membuat animasi dan pembuatan file 
presentasi PDF yang interaktif. Beberapa 
template untuk membuat koran, brosur, 
newsletter, poster, dan buku, juga sudah 
disediakan oleh aplikasi ini. Scribus juga 
memiliki fitur menarik lainnya, seperti 
mendukung CMYK color, separations, ICC 
color management, dan mendukung output 
menjadi file PDF. ASu 


PEMBUAT Scribus Team 

SITUS http://www.scribus.net 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI qt, qt-devel, kde-libs 
REQUIREMENT - 





www.infolinux.web.id 


MOHA Chat 0.1 ; interner: 


Sign Up for a mohanjith.net account. 





Sign In Details 


| Check if available | 


Password Reset Details 


Password Reset Question : 


Password Reset Answer =: 


Contact Details 


Privacy Policy 


Name 
No more HTML 


Forgot your Sign In details? 
New User? Sign Up here. 








Ex: 494112678678 


e 
MOHA © 


f ‘tag aan a A 308 





A Chat is a free and open source chat solution. Comes with intutive web cient. Less resource 
ming on server side and fast on clent site. Can run on most shared hosts. Only requires Apache with Activity percentile (last week) 
nd My ver side, Users can deploy a chat servoe in a matter of minutes and their users can Pa 

er browsers to use the serve. More. Downloadable Illes 
demo click here 133 total downloads to date 


Tar edan DOK on sees PM WIT 


WNLOAD 





nt Release LATEST NEW 


bia Chat o.1b4- D il 15.01.2007 
F ea, MOHA Chat O.1b4 was released 
on sourceforge net 


pus Releases 


bha chato. 18- Dj il > read more 


11.01.2007 

TTING STARTED 
MOHA Chat proect site was 
taunched 








btaling MOHA Char 





Aktivitas obrolan serius maupun santai 
melalui baris teks di aplikasi chat me- 
mang terasa menyenangkan. Biasanya, 
aplikasi GAIM, XChat, GTalk, dan YM, 
biasa kita gunakan untuk melakukan ak- 
tivitas ini. Jika Anda ingin membuat ap- 
likasi chat server sendiri, coba gunakan 
MOHA Chat. MOHA chat merupakan 
aplikasi chat yang berbasiskan web. User 
yang ingin mengakses chat server, cu- 
kup menggunakan web browser untuk 
dapat terkoneksi ke chat server MOHA 
Chat. Untuk aplikasi web client-nya, 
MOHA Chat menggunakan AJAX untuk 


menerima pesan chat dan user status. 
Pesan chat yang dikirim ke server dari 
web client, juga dienkripsi terlebih dahulu 
oleh MOHA Chat. Untuk menginstalasi 
MOHA Chat, dibutuhkan paket Apache, 
PHP, dan MySOL, di sisi server. Saat di- 
jalankan, aplikasi ini hanya membutuh- 
kan sedikit resource komputer, baik di sisi 


server, maupun di sisi client-nya. Asu 


PEMBUAT S.H.Mohanjith 

SITUS http://mohachat.sourceforge.net 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI Apache, PHP, MySQL 
REQUIREMENT - 


KDE DVD Authoring Wizard 1.4.3 1 muctimeniay 











OS KE DYD AUTHORING WA 


Create ISO Image 


— Keli 


KDE DVD AUTHORING WIZARD 


Thumb Decoration 





Create ISO Image 


Burning a DVD to disk is a lot easier when it has been packed into a single ISO DVD Image 
file. 


Press the 'Create ISO' button below to create a ISO Image file. 


@ The ISO Image is ready. 
Would you like to burn it to a DVD disk? 


DVD Authoring 
Wizard: «xe 


ix) Remove Temporary Files 











<Back | | Cancel 


Thumb Decoration 


The DVD Menu will show thumbnails of the movies in the playlist. Please choose what the 
thumbnails should look like. 


DVD Authoring 
Wizard: «e 





<Back | | Next> Cancel 

















Format DVD seakan sudah menjadi stan- 
dard de facto untuk media film. Selain 
menawarkan kapasitas penyimpanan yang 
lebih besar, format DVD juga memiliki 
tampilan yang lebih baik daripada format 
VCD. Pada platform Linux, sudah tersedia 
beberapa aplikasi yang dapat digunakan 
untuk kebutuhan pembuatan film DVD. 
Salah satu yang dapat digunakan adalah 
KDE DVD Authoring Wizard. Aplikasi ini 
berfungsi untuk membuat suatu film DVD 
yang kompatibel dengan file video berfor- 
mat MPEG-2. Untuk menjalankan aplikasi 
ini, dibutuhkan aplikasi commander yang 


www. infolinux.web.id 


telah terinstall pada sistem Linux Anda. 
Proses pembuatan DVD menggunakan apli- 
kasi ini juga cukup mudah. Semua proses 
ditampilkan dalam bentuk wizard, yang 
dapat menuntun Anda dalam melakukan 
proses pembuatan DVD. Hanya saja, pa- 
ling tidak Anda membutuhkan free space 
harddisk sebesar 5 GB sebagai tempat tem- 
porary file DVD yang akan dibuat. (\Su 


PEMBUAT Dik Takken 

SITUS http://dvdauthorwizard.sourceforge.net 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI Kommander, ImageMagick, MJPEGTools 
REQUIREMENT - 


SOFTWARE 


[ SISTEM ] 


L7-filter 2.9 


Application Layer Packet CISSE Ner ror Linux = Mozilla Firetox 
Ble Exit View Go Bookmarks Ibis Help 


G-)- BOD Q- Dim raw sourcetorge ne Dosa _ 


Release Notes fFedora Project || Fedora Weekly News Community Support Fedora Core 6 “red Hat Nagazine 


‘This page ic avnilahle in: English We carrenily have no transtatinns. Please contribute! 
Translators should work from this tarball of the whole ste. 


Lust updated 12 Dec 2006 


Application Layer Packet Classifier for Linux 


L7-filter is a classifier for Linux's Netfilter that identifies packets based on application layer data. It can 
packets as Kazaa, HTTP, Jabber, Citrix, Bittorrent, FTP, Gnucleus, eDonkey2000, etc., regardless of pd 
complements existing classifiers that match on IP address, port numbers and so on. 


Our intent is for 17-filter to be used in conjunction with Linux QoS to do bandwith arbitration ("packet s 
or traffic accounting. 


To download, see our Sourceforge project page 





Ja We have spent thousands of hours working on 17-filter, which is free for anyone to use. If you have foug 
useful, please consider slipping us $10 or any amount you feel is appropriate. 














L7-filter adalah tool pembuat klasifikasi 
iptables yang dapat mengindentifikasi- 
kan paket berdasarkan application layer 
data. Misalnya, paket seperti Kazaa, Bit- 
torrent, Gnucleus, eDonkey200, dan se- 
jenisnya, tanpa mengetahui lebih dahulu 
port yang digunakan. Aplikasi ini dikem- 
bangkan dari aplikasi yang dapat menye- 
suaikan IP address dan sejenisnya. NSu 


PEMBUAT Matthew Strait 

SITUS http://17-filter.sourceforge.net 

LISENSI GPL 

DEPENDENSI kernel-devel, kernel-header, iptables 
REQUIREMENT - 


[ INTERNET ] 


NanoBlogger 3.3 


NanoBlogger 


small weblog engine for the unix command line 


Introduction JANUA 


NanoBlogger is a small weblog engine written in Bash for Su Mo Tu} 
the command line. It uses common UNIX tools such as cat, 12 
grep, and sed to create static HTML content. It's free to use 
and modify under the GNU General Public License. 


789 
14 15 16 
pros: 21 22 23 
28 29 30 





@ intuitive commandline interface 

@ highly configurable and script-able :) 

e easy drafting, editing, and management of entries 
@ archiving by category, year, month, day, and entry 


arti 


@ pagination 
@ permanent and navigational links 
@ templates and CSS style sheets for full control over 











Dengan blog, Anda dapat dengan mudah 
membuat catatan pribadi, tanpa dirisau- 
kan dengan urusan sulitnya desain web. 
NanoBlogger adalah small blog engine 
yang ditulis dalam skrip Bash untuk para 
penguna command line. Aplikasi ini meng- 
gunakan tool-tool UNIX standar seperti 
cat, grep, dan sed, untuk menciptakan 
static HTML content. Asu 


PEMBUAT Kevin Wood 

SITUS http://nanoblogger.sourceforge.net 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI Bash 

REQUIREMENT - 


INFOLINUX ® 03/2007 





29 


UTAMA 


Noprianto 


Distro 


aat ini, di komunitas, 
terdapat banyak 


sekali distribusi 





Linux. Tulisan ini 
akan membahas berbagai 
distribusi yang cocok Anda 


gunakan. 


Kalender sudah menunjukkan tahun 2007. 
Dan, ini berarti, Linux sudah berumur hampir 
16 tahun. Dalam rentang waktu sepanjang itu, 
banyak sekali distribusi Linux yang hadir un- 
tuk kita. Cukup banyak distribusi Linux yang 
akhirnya tidak dikembangkan lagi. Ada pula 
distribusi Linux yang mampu menembus usia 
belasan tahun. Yang jelas, jumlah distribusi 
Linux sampai saat ini, semakin bertambah. 

Apa artinya ini bagi kita? Sangat tergan- 
tung. Bagi pengguna komputer yang saat ini 
baru ingin mencoba-coba Linux, banyaknya 
distribusi yang ada mungkin dapat membi- 
ngungkan. Bagi pengguna yang sudah pernah 
atau terbiasa menggunakan Linux dan tidak 
puas dengan distribusi yangpernah digunakan, 
ini bisa merupakan pilihan. Bagi yang fanatik 
dengan distribusi tertentu, ini berarti muncul- 
nya saingan baru. Bagi developer ataupun yang 
senang mengikuti perkembangan distribusi 
Linux, ini berarti tantangan. 

Siapapun Anda berhak memilih dan me- 
nentukan distribusi Linux yang paling cocok 
bagi Anda. Apalagi, jika faktor produktivitas 


30 03/2007 E INFOLINUX 


menjadi faktor utama dalam memilih. Tulisan 
ini mencoba untuk membahas distribusi apa 
saja yang cocok digunakan oleh siapa saja. 
Kategori pengguna akan dibagi menjadi 
beberapa. Yang pertama adalah pengguna 
yang baru ingin menggunakan Linux. Kate- 
gori kedua adalah pengguna yang sudah 
pernah menggunakan komputer dan Linux. 
Yang ketiga adalah pengguna yang telah 
terbiasa bekerja dengan Linux. Kategori 
terakhir adalah pengguna Linux dengan ke- 
butuhan khusus. Lalu, termasuk di kategori 
manakah saya? Anda bisa melakukan kate- 
gorisasi sendiri, karena, Andalah yang pa- 
ling bisa menilai diri Anda. Di dalam pem- 
bahasan setiap distribusi Linux, kami akan 
membahas sisi teknikal, termasuk plus dan 
minus distribusi tersebut beserta informasi- 


informasi lainnya apabila memungkinkan. 


UNTUK PENGGUNA LINUX 
BARU 


Pengguna dalam kategori ini bisa saja berupa: 
@ pengguna komputer baru 


Kai f CIOS: - ' 





@ pengguna komputer yang terbiasa de- 
ngan Windows/sistem operasi lain (ter- 
masuk melakukan instalasi). 


Secara umum, mencakup siapa saja yang 
baru ingin menggunakan Linux. 

Oleh karena itu, distribusi-distribusi 
yang dibahas di dalam bagian ini setidaknya 
harus memiliki beberapa fitur berikut: 

@ Memiliki 
hardware yang relatif bagus. Ini berarti, 


kemampuan pendeteksian 


kernel Linux standar ditambah dengan 
berbagai patch driver hardware, terma- 
suk kemungkinan dimasukkannya ber- 
bagai driver proprietary. 

@ Memiliki kemampuan yang cukup masuk 
akal untuk bekerja dengan multimedia. 
Setidaknya, mampu membuka dan atau 
memutar format multimedia populer 
baik gambar statis, suara, animasi, dan 
video. Apabila secara out-of-the-box tidak 
mampu melakukannya (karena alasan 
legal), setidaknya ada dokumentasi un- 
tuk mengaktifkan fitur-fitur tersebut. 


www.infolinux.web.id 








@ Dapat diinstal dengan relatif mudah, 


dengan tidak mengagetkan pengguna 
baru dengan berbagai istilah yang cukup 
mengerikan. Apabila installer dijalankan 
dalam modus GUI, maka akan memberi- 
kan nilai tambah. Apabila Live CD di- 
sertakan agar pengguna dapat mencoba 
sebelum melakukan instalasi, maka akan 
sangat membantu. 

@ Mampu menyembunyikan informasi 
yang kurang penting bagi user baru, se- 
perti halnya kernel message dan informa- 
si level debug lainnya. Apabila ada opsi 
untuk mengaktifkan (misal: ada tulisan 
Press F2 to see details pada saat boot), 
maka akan sangat membantu. 

@ Memiliki cukup banyak aplikasi yang 
diperlukan untuk bekerja sehari-hari 
dengan Linux, pada instalasi default. 
Artinya, begitu user selesai melakukan 
instalasi, maka dapat langsung bekerja, 
tanpa harus tambah sana tambah sini. 

@ Memiliki cukup banyak paket tamba- 
han untuk aplikasi yang tidak esensial, 


www.infolinux.web.id 


namun mungkin akan diperlukan oleh 
sebagian user. 

@ Datang dengan versi aplikasi yang cukup 
baru untuk digunakan 

@ Memiliki front end manajemen paket 
yang cukup mudah digunakan oleh user 
untuk dapat melakukan pengaturan 
paket (tambah, hapus, upgrade, dan 
lain-lain). 

@ Memiliki frekuensi rilis yang masuk akal, 
semisal 6 bulan sekali, atau maksimal 1 
tahun sekali. Apabila memiliki jadwal 
rilis yang teratur, maka akan lebih baik 
lagi. 


Distribusi yang dibahas bisa merupakan 
distribusi yang bebas digunakan/download, 
ataupun distribusi yang menarik bayaran 
agar bisa digunakan. 

Berikut ini adalah beberapa contoh dis- 
tribusi Linux yang cocok digunakan oleh 
pengguna Linux baru. Distribusi diurutkan 
berdasarkan abjad. 


Linspire 

Distribusi ini dikhususkan untuk desktop 
dan memiliki banyak fitur menarik. Linspire 
menawarkan power, kestabilan dan kemam- 
puan cost-saving Linux ditambah dengan 
kemudahan penggunaan Windows. Salah 
satu fitur yang menarik adalah Click-N- 
Run, yang menawarkan sangat banyak apli- 
kasi menarik (contoh: StarOffice 8, Skype, 
Google Earth, Cedega). Linspire merupakan 
distribusi Linux yang berbasis distribusi 
Debian. 

Website distribusi bisa diakses di http:// 
www.linspire.com/, di mana di website terse- 
but terdapat dokumentasi yang bisa diakses 
oleh user. 

Distribusi ini berasal dari Amerika Seri- 
kat, dan awalnya dirilis sebagai Lindows. 
Setelah terjadi persetujuan antara Micro- 
soft (yang keberatan dengan nama Lin- 
dows, yang mirip dengan Windows) dan pe- 
rusahaan Lindows, maka pada tahun 2004, 
Lindows mulai mempergunakan nama Lin- 
spire. 

Berikut ini adalah rilis-rilis Linspire 
menurut distrowatch.com: 

@ 3.0, 18 November 2002. 
4.0, 24 Juni 2003. 

4.5, 16 Desember 2003. 
5.0, 16 Maret 2005. 

5.1, 21 April 2006. 


UTAMA 


Beberapa website mencatatkan bahwa 
sebelum rilis 3.0, Lindows 2.0 dan sebelum- 
nya pernah dirilis. 

Distribusi ini menarik bayaran USD 
49.95 untuk versi digital dan US$59.95 un- 
tuk versi box. 

Instalasi Lindows dapat dilakukan de- 
ngan cukup mudah melalui interface grafi- 
kal. Setelah itu, user dapat bekerja dengan 
berbagai paket office seperti OpenOffice. 
org dan Koffice, di lingkungan kerja desk- 
top KDE. 

Aplikasi kunci 5.1: 

Kernel 2.6.14. 

Xorg 6.9.0. 

KDE 3.3.2. 

OpenOffice.org 2.0.1. 

CUPS 1.1.25; 

Web browser Firefox 1.5.0.1. 
Email client Thunderbird 1.5. 
subscription CNR. 


Beberapa saat yang lalu, Linspire juga 
meluncurkan versi bebas pakai yang di- 
beri nama sebagai Freespire dan segera 
mendapat pengakuan dari berbagai kalang- 
an sebagai salah satu distribusi Linux yang 
sangat cocok digunakan oleh pengguna 
baru. 

Freespire datang dalam dua versi: versi 
OSS (yang hanya mengandung open source 
software) dan versi yang datang dengan 
aplikasi non OSS (MP3, Windows Media, 
QuickTime, Java, Flash, Real, ATI drivers, 
nVidia driver, proprietary WiFi driver, mo- 
dem driver, font). Kedua versi tersebut be- 
bas untuk di-download. Freespire boleh di- 
katakan sebagai alternatif bagi yang senang 
dengan Linspire, namun keberatan dengan 
biaya yang harus dikeluarkan. 

Website freespire bisa diakses di http:// 
www.freespire.org/, di mana di website terse- 
but terdapat dokumentasi yang bisa diakses 
oleh user. 

Freespire kali pertama dirilis pada 8 
Agustus 2006 yang lalu pada versi 1.0, dan 
pada saat tulisan ini dibuat, telah mencapai 
versi 2.0-alpha3. 

Sama dengan Linspire, distro ini juga 
menggunakan desktop KDE dan menawar- 
kan paket office OpenOffice.org. 

Aplikasi kunci 1.0: 

@ Kernel 2.6.14. 
@ Xorg 6.9.0. 
@ KDE 3.3.2. 


INFOLINUX = 03/2007 31 





File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


a New tab [E opensuse x] 


U ra 
Eile Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


a New tab (P Debian — The Universal... BG Gr 





















Welcome 


openSUSE 




























(English) Willkommen 
News Getting Debian Support Developers' Corner Site map Search Pane 
Bienvenue 
(Frangais) 
What is Debian? Bienvenido 
(Español) 
Jebian is a free operating system (OS) for your computer. An operating system is the set of basic programs and utilities Vitejte 
Contact Us that make your computer run. Debian uses the Linux kernel (the core of an operating system), but most of the basic OS Ca) 
tools come from the GNU project; hence the name GNU/Linux. sean 
Debian GNU/Linux provides more than a pure OS: it comes with over 15490 packages, precompiled software bundled Üdvözöljük 
up in a nice format for easy installation on your machine. (Magyar) 
Välkommen 
Read more... (Svenska) 
Hoşgeldiniz Kahwe ýàðate 
(Türkçe) Ja /elkomin Er 
Getting Started eng psa 
The latest stable release of Debian is 3.1. The last update to this release was made on October 28th, 2006. Read more _ Chao ming ban dén Jlo6po noxanoBaTb Bem-vindo 
about available versions of Debian. (ring Viey Bai (Portugues) 
If you'd like to start using Debian, you can easily obtain a copy, and then follow the installation instructions to install it. - aa 
ea aE : 
If you're upgrading to the latest stable release from a previous version, please read the release notes before proceeding. ‘Search the English openSUSE Wiki 
To get help in using or setting up Debian, see our documentation and support pages. 
Users that speak lan guages other than English should check the international section. 
People who use systems other than Intel x86 should check the ports section. 
Situs web Debian GNU/Linux. Situs web OpenSUSE. 
@ OpenOffice.org 2.0.1. terdapat dokumentasi yang bisa diakses | untuk bermain-main dengan distribusi ini. 
© CUPS 1.1.23. oleh user. Menurut penulis, SimplyMEPIS 6.0: 
@ Web browser Firefox 1.5.0.4. Distribusi ini berasal dari Amerika Seri- | @ Sangat menarik untuk dicoba dan di- 
@ Email client Thunderbird 1.5.0.4. kat, dan bebas di-download untuk diguna- gunakan. 
@ subscription CNR. kan. Desktop yang digunakan oleh distri- | @ Dapat boot dengan sangat cepat dan 


Beberapa saat yang lalu, penulis memi- 
liki cukup banyak waktu untuk mengeks- 
plorasi distro ini. Menurut pengalaman 
pribadi penulis: 

@ Instalasi dapat dilakukan dengan sa- 
ngat cepat (lebih kurang 15 menit pada 
komputer Celeron 2.5 Ghz). Walaupun 
beberapa opsi tidak disediakan, namun 
secara umum tidak banyak mempenga- 
ruhi hasil akhir. Pengguna baru di dunia 
Linux akan sangat menghargai proses 
instalasi yang cepat ini. 

@ Desktop KDE freespire datang dalam 
keadaan termodifikasi sangat banyak 
dan secara umum sangat mudah untuk 
digunakan. 

@ Untuk pengguna baru, freespire sangat 


menarik untuk dicoba. 


MEPIS/SimplyMEPIS 


Distribusi yang satu ini sangat cocok untuk 

digunakan di desktop ataupun laptop dan 

memiliki keistimewaan di antaranya pada: 

@ Deteksi hardware otomatis (termasuk 
WiFi). 

@ Dukungan berbagai aplikasi non-OSS. 

@ Resize partisi NTFS. 

@ Dukungan live CD dan installer dalam 
satu CD. 


Website distribusi bisa diakses di http:// 
www.mepis.org/, di mana di website tersebut 


32 03/2007 E INFOLINUX 


busi ini adalah KDE dan paket office yang 
dipergunakan adalah OpenOffice.org. Ins- 
talasi pun dapat dilakukan dengan sangat 
mudah dan cepat. 

Distro yang diawaki oleh Warren 
Woodford (veteran industri komputer: 
developer NeXT, konsultan Sun Micro- 
systems untuk Presiden dan CEO Sun 
Jonathan 1. Schwartz, dll) ini lahir pada 
November 2002 dan telah hadir dalam 
beberapa versi berikut: 

2003.08, 5 September 2003. 
2003.10, 26 November 2003. 
2004.06, 15 Desember 2004. 
3.3.1, 12 Mei 2005. 

3.4-3, 9 Februari 2006. 

6.0, 22 Juli 2006. 


Distribusi yang berbasis Debian ini me- 
mutuskan untuk menggunakan pool Ubun- 
tu pada tahun 2006 yang lalu, agar dapat 
lebih fokus pada core distribusi. 

Aplikasi kunci 6.0: 

Kernel 2.6.15. 

Xorg 1.0. 

KDE 3.0.3) 

OpenOffice.org 2.0.2. 

CUPS 12.1, 

Web browser Firefox 1.5.0.4. 
Email client Thunderbird 1.5.0.4. 


Beberapa saat lalu, penulis 


yang 
mendapatkan kesempatan yang cukup lama 


sangat responsif ketika digunakan. 

@ Memiliki tampilan sederhana yang cu- 
kup menyenangkan. 

@ Datang dengan dukungan hardware dan 


multimedia yang sangat mengesankan. 


Sampai saat ini, penulis masih jatuh 
cinta pada SimplyMEPIS 6.0 dan masih 
cukup sering bermain-main dengannya apa- 
bila memiliki cukup banyak waktu. Hanya, 
penulis mengalami beberapa masalah (yang 
mungkin saja diakibatkan oleh ketidakta- 
huan penulis) ketika ingin mengembang- 
kan SimplyMEPIS lebih lanjut, dan hal ini 
mungkin lebih disebabkan pada masalah 
pengembangan paket. 


PCLinux0S 


PCLinuxOS merupakan salah satu distribusi 
yang sangat cocok untuk digunakan pada 
desktop. Awalnya, distribusi ini dibangun 
berbasiskan Mandriva. 

Website distribusi bisa diakses di http:// 
www.pclinuxos.com/, di mana di website 
tersebut terdapat dokumentasi yang bisa 
diakses oleh user. 

Distribusi ini tergolong sangat mudah 
untuk diinstal dan digunakan. Sebagai 
desktop default adalah KDE dan paket of- 
fice adalah OpenOffice.org. 

PCLinuxOS berasal dari Amerika Serikat 
dan bebas digunakan. Kali pertama dirilis 
pada Juli 2005 yang lalu. Berikut ini adalah 


www.infolinux.web.id 


rilis-rilis pclinuxos: 

@ 0.91, 7 Juli 2005. 

@ 0.92, 21 November 2005. 
@ 0.93a, 21 Agustus 2006. 


Versi test 2007-test1 pada saat tulisan 
ini dibuat siap untuk diuji oleh pengguna. 
Aplikasi kunci 0.93a: 

Kernel 2.6.16.27. 

Xorg 6.9.0. 

KDE 3.5.3. 

OpenOffice.org 2.0.3. 

CUPS 1.1423; 

Web browser Firefox 1.5.0.6. 
Email client Thunderbird 1.5.0.4. 


Ubuntu 


Distribusi ini, menurut hit per day dis- 
trowatch.com selama satu tahun terakhir, 
adalah distribusi paling populer. Distro 
yang berbasis Debian ini memang cukup 
memiliki banyak fitur menarik, di samping 
dukungan yang cukup serius dari perusa- 
haan Canonical. 

Website distribusi bisa diakses di http:// 
www.ubuntu.com/, di mana di website terse- 
but terdapat dokumentasi yang bisa diakses 
oleh user. 

Distribusi ini tergolong sangat mudah 
untuk diinstal dan digunakan. Sebagai 
desktop default adalah GNOME dan paket 
office adalah OpenOffice.org dan GNOME 
Office. 

Ubuntu berasal dari Isle of Man dan 
bebas digunakan. Kali pertama tercatat 
oleh distrowatch.com dirilis pada Oktober 
2004 yang lalu. Berikut ini adalah rilis-rilis 
ubuntu: 


Main - Fedora Project Wiki - Opera 





File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


E] New tab B FedoraMain - Fedora Pr... DB 


4.10, 20 Oktober 2004. 
5.04, 8 April 2005. 
5.10, 13 Oktober 2005. 
6.06, 1 Juni 2006. 
6.10, 26 Oktober 2006. 


Ubuntu tersedia dalam edisi server dan 
desktop. 

Di samping Ubuntu yang berbasis desk- 
top GNOME, tersedia pula: 
@ Kubuntu yang berbasis KDE. 
@ Xubuntu yang berbasis Xfce. 
@ Edubuntu, untuk pendidikan. 


Pada saat tulisan ini dibuat, tersedia 
pula inisiatif untuk menginstal ubuntu 
pada Windows, yang mudah digunakan dan 
memiliki risiko kecil. 

Aplikasi kunci 6.10: 

Kernel 2.6.17. 

Xorg 7.1. 

GNOME 2.16.0. 

OpenOffice.org 2.0.4. 

CUPS 1.2.4. 

Web browser Firefox 2.0. 

Email client Thunderbird 1.5.0.7. 


Xandros 
Distro yang awalnya berbasis Corel Linux 
OS ini merupakan salah satu distribusi 
Linux komersial yang cukup sukses, teru- 
tama di lingkungan desktop korporat. 
Website distribusi bisa diakses di http:// 
www.xandros.com/, di mana di website 
tersebut terdapat forum dan dokumentasi 
yang bisa diakses oleh user. 
Xandros sangat mudah untuk diinstal 
dan digunakan. Sebagai desktop default 


Eile Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


re hg i ] New tab [Othe Slackware Linux Pr... E3 


UTAMA 


adalah KDE dan paket office adalah Ope- 
nOffice.org. 

Xandros yang berasal dari Kanada per- 
tama kali hadir pada versi 1.0 pada Oktober 
2002 yang lalu. Berikut ini adalah rilis-rilis 
Xandros: 

@ 1.0, 22 Oktober 2002. 
2.0, 16 Desember 2003. 
3.0, 8 Desember 2004. 
4.0, 21 Juni 2006. 

4.1, 28 November 2006. 


Berikut ini adalah produk-produk Xan- 

dros yang tersedia: 

@ Xandros Home (home edition: US$39.99, 
home edition premium: US$79.99). 

@ Xandros Business (US$99.99). 

@ Xandros Education (untuk kalangan pen- 
didikan, untuk pricing, kita perlu kontak 
ke tim sales). 


Aplikasi kunci 4.1: 

Kernel 2.6.18. 

Xorg 7.1. 

KDE 3.4.2. 

OpenOffice.org 2.0.3. 

CUPS L123; 

Web browser Firefox 2.0. 

Email client Thunderbird 1.5.0.7. 


UNTUK YANG PERNAH 
Pa an KOMPUTER/ 


Pengguna dalam kategori ini: 
@ Mungkin sudah pernah menggunakan 


Linux beberapa saat yang lalu, namun 


untuk alasan tertentu kemudian berpin- 








<9) a CA ibe Ga Pi B http://fedoraproject.org/wiki/ 6 ? x] 





IG Google 


-| 68 aa => pe. oH 2 1@ hitp:www.stackware.com/ 














Download Fedora Core 6 





Titles | Text | 


| fedora” 


Torrents (preferred) | x86 | x86 64 | ppc | Mirrors 





Release summary | FC 6 Tour 
Statistics | Common Issues 











The Fedora Project is a Red Hat sponsored and 
community supported open source project. Its goal? The rapid progress of Free and Open Source software and content. 
Public forums. Open processes. Rapid innovation. Meritocracy and transparency. All in pursuit of the best operating 





system and platform that Free software can provide. 


About | Get Fedora | Documentation | FAQs | Communicate and Get Help | Contribute to Fedora | Careers 





Release Schedule | Other Languages | Fedora Tours | @ News Feeds | @ Blogs 


Navigation 
FedoraMain 
RecentChanges 


FindPage 





HelpContents 


Security 


Advisories 










Page 
Immutable Page 
Get Info 


[More Actions: | 


User 














Login 





ZipSlack 





Install Help 


Configuration 











The Slackware Linux Project 
Slackware 11.0 is released! 





We are proud to announce that Slackware Linux version 11.0 has been finally 
released: it took some time but is well worth the wait. You can read the 
official announcement at this link. Slackware 11.0 contains the 2.4.33.3 Linux 
kernel, 2.6.17.13 in /extra and 2.6.18 in the /testing directory, the default boot 
option is the dependable 2.4.33.3 kernel, but this time we included more 
choices and support for 2.6.x kernels. 


This Slackware version is by far the most cutting edge ever released, it 
includes KDE version 3.5.4 (including the Amarok media player), XFCE 
4.2.3.2, the latest versions of Firefox and Thunderbird, plus SeaMonkey 1.0.5 
(replacing the Mozilla suite). It also includes glibc-2.3.6, gcc-3.4.6, 
X11R6.9.0 from X.Org, and more! 


Due to the overwhelming number of changes in this release, we have added a 
CHANGES_AND_HINTS.TXT file which contains information on the 






slackware 









[2006-1002 | 0-02 













Packages 





















ChangeLogs 





Propaganda 





Ports Project. 






Other Sites 





Support 


evolution of slackware-current. This should prove useful for users upgrading 
to slackware-11.0. To order your copy of Slackware Linux (available on CD- 
ROMs and DVD this time) or some other Slackware goodies visit our store. 
You'll be helping to support the continued efforts of the the Slackware Linux 


As always, ISO images are available through BitTorrent but you can also 
download them from any official Slackware Mirror or from these other mirror 








Situs web Fedora Core. 


www.infolinux.web.id 


Situs web Slackware. 


INFOLINUX = 03/2007 33 





File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


Ki New tab FZ cento Linux — Gentoo ... x] 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


ta" Ë] New tab [2 MEPIS |an OS for the 2... EJ 





« - => (pe. CD # P http://www gentoo.org/ 92 ~] 





a <a ~ D H i [a http:/Awww.me pis.org/ 2 -] 








We produce Gentoo Linux, a special flavor of Linux that can 


. E be automatically optimized and customized for just about any 
TOO application or need. Extreme performance, configurability and Make a Donation ) 


a top-notch user and developer community are all hallmarks of 


an 3 
the Gentoo experience. To learn more, read our 


Installation: 
+ Gentoo Handbook 
* Installation Docs 


Gentoo Weekly Newsletter — 15 January 2007 


Documentation: 
+ Home 





Gentoo is looking for a new kernel maintainer for the 2.4 branch of gentoo- 
sources, the Simplified Chinese translation team Is seeking help, and get 


Information about getting your Gentoo learn on at MIT and more in this 


week's Gentoo Weekly Newsletter. Also in this week's GWN is the usual 
security, bugs, and package updates and summaries from the forums and 


planet. 


Gentoo Weekly Newsletter — 8 January 2007 
Posted nu - 07k hes Giane Ik 


Information about our new Bugzilla system, running Gentoo on the HP 
IPAQ hx4700, SCALE Is hosting a Women In Open Source mini conference 


and more in this week's Gentoo Weekly Newsletter. Also in this week's GWN Servers “ab @ #mepislovers 

j A #mepis-security 

is a new section where we feature one of our sponsors, as well as the usual #mepis-es 

security, bugs, and package updates. 

POWER UP NOW! PUERI ubmitted by w 
Gentoo Weekly Newsletter — 1 January 2007 
ted on January 1, 2007 by Chris Gianeik SJ Syndicate 
Dedicated 
A Gentoo wishes everyone a safe and happy new year, information about the m | 5 

first of manv Gentan Rundav sessions for D007 a Russian Gentan meeting as Zz 
aa =a 
Situs web Gentoo. Situs web MEPIS. 


dah ke sistem operasi lainnya. 

@ Bisa saja merupakan pengguna yang su- 
dah menggunakan Linux, namun sehari- 
hari tidak menggunakan Linux. Sebagai 
contoh, pengguna yang memiliki Linux 
terinstall di komputernya, namun se- 
lalu (atau hampir selalu) bekerja dengan 
Windows/sistem operasi lain. Kenapa 
tidak menggunakan Linux saja? Bisa di- 
sebabkan: 

@ Aplikasi yang dibutuhkan tidak tersedia. 

@ Hardware yang dimiliki tidak didukung. 


Secara umum, mencakup siapa saja yang 
pernah menggunakan Linux dan barangkali 
ingin lebih serius lagi. 

Oleh karena itu, distribusi-distribusi 
yang dibahas di dalam tulisan ini setidaknya 
harus memiliki beberapa fitur berikut: 

@ Memiliki dukungan hardware yang cu- 
kup bagus (lihatlah pada pembahasan 
sebelumnya). 

@ Dapat diinstal dengan relatif mudah, 
walaupun tidak harus semudah distri- 
busi yang benar-benar khusus desktop. 
Apabila diperlukan, instalasi berjalan 
dalam modus GUI dan menawarkan 
opsi-opsi yang paling penting, seperti 
partisi, pemilihan kategori software 
dan boot loader. Untuk software, ti- 
dak harus mendetail, namun berupa 
kategorisasi yang cukup besar, se- 
perti: desktop with KDE, desktop with 
GNOME, desktop with Xfce, minimal 
X, text based, dan lain-lain. 

@ Memiliki user interface yang cukup 
menarik, namun tidak perlu menyem- 


bunyikan semua detail. Alangkah baik- 


34 03/2007 E INFOLINUX 





an OS for the 21st Century 
© Search Home 
Donate to support our 
development efforts. | Go | 
® Quick Links 
Colo that box 
under | Support MEPIS 
your desk Download MEPIS 
1. 5mbits $99/m Docs Project 
MEPIS Forums 
SD Other Forums 
MEPISLovers 
MEPIS-France today! 


MEPISitalla 
LinuxOuestions 


©) Freenode IRC 


Dedicated Gentoo #mepis 


nya apabila user memiliki opsi untuk 

menyembunyikan atau menampilkan 

informasi. 

Memiliki cukup banyak fitur, namun ti- 

dak mengharuskan user untuk menggu- 

nakan/mengonfigurasi. Fitur-fitur terse- 
but bisa saja di-disable secara default. 

Contoh: 

@ Mampu melakukan authentikasi ke 
LDAP, tapi tidak diaktifkan secara 
default. 

@ 3D Desktop disertakan, namun hanya 
diaktifkan apabila user memintanya 
(bisa pula dengan menampilkan kon- 
firmasi pada saat instalasi). 

Memiliki repository yang relatif lengkap, 
di mana aplikasi-aplikasi yang sangat 
umum digunakan harus tersedia. Re- 
pository tidak harus didistribusikan me- 
lalui media seperti CDROM/DVDROM, 
namun bisa tersedia online. Repository 
juga bisa menyertakan software yang 
non-free, namun sepenuhnya terserah 
user untuk melakukan instalasi (license 
atau copyright bisa ditampilkan sebelum 
instalasi paket bersangkutan). 

@ Sebagai contoh adalah desktop/ 
window manager. Tidak perlu me- 
nyediakan semua desktop/window 
manager yang ada. Tapi, sediakanlah 
KDE, GNOME, Xfce, IceWM, Win- 
dowMaker, Fluxbox, atau window 
manager populer lainnya. 

@ Tidak perlu menyediakan semua pa- 
ket office, tapi sediakanlah OpenOf- 
fice.org, Koffice, Abiword, Gnumeric, 
dan kelengkapannya. 

@ Opera, RealPlayer disertakan, namun 


rren on Sat, 01/13/2007 - 16:1 





Cart | Login | Archives 


MEPIS | General Info | Products Info | Store | Blogs | Docs Project | Forums | News | Legal | About 





Why SimplyMEPIS Linux? 


+ SimplyMEPIS allows you to test and try the software before you install to your harddrive 

« SimplyMEPIS includes the very best business and multimedia programs 

+ SimplyMEPIS features unique hardware detection and configuration superior to any others 

+ SimplyMEPIS is pre-configured for simplicity and ease of use, you're productive in a matter of 
minutes, not hours. 


Watch Robin Miller's video about MEPIS and his best selling Point and Click Linux book. Get your copy 


Click Here to Get MEPIS, Then Decide For Yourself 


read more... 


Featured News 


#mepis-fr Opera 9.1 Now in MEPIS Pools 


Software Packages 


In response to user requests, Opera 9.1 has been packaged for SimplyMEPIS-32 and PAN 
SimplyMEPIS-64 and uploaded into the MEPIS pools. There is no official support for these 


packages beyond that provided in the MEPIS and MEPISLovers forums. 


bisa tidak diaktifkan secara default. 
Atau, tersedia online namun bisa di- 
download dengan mudah. 

@ Aplikasi multimedia dengan codec 
non-free tersedia sebagai opsi di re- 
pository. 

@ Paket wine, untuk compat layer ap- 
likasi Windows, alangkah baiknya 
disertakan. 

@ Datang dengan versi aplikasi yang cukup 
baru untuk digunakan. 

@ Memiliki semacam control panel yang 
memungkinkan user untuk mengonfigu- 
rasi semua aspek sistem, apabila diperlu- 
kan. Terutama pengaturan software dan 
konfigurasi hardware. 

@ Memiliki frekuensi rilis yang masuk akal 
(lihatlah pada pembahasan sebelumnya). 


Sebagai catatan, bagi pengguna yang 
lebih senang dengan distro yang berorien- 
tasi desktop, bisa pula menggunakan distro 
yang dibahas sebelumnya. 

Berikut ini adalah beberapa distro yang 
bisa digunakan. Pembahasan akan diurut- 
kan berdasarkan abjad. 


Fedora Core 

Boleh dikatakan, Fedora, yang merupakan 
pengembangan lebih lanjut Red Hat Linux 
untuk komunitas, merupakan salah satu 
distro populer, terutama untuk kalangan 
yang beranjak dari dunia Red Hat, namun 
tidak ingin menggunakan RHEL. 

Tujuan Fedora project sendiri adalah 
menghadirkan distro Linux yang komplit 
dan general purpose. Dengan demikian, kita 
bisa menggunakan Fedora untuk hampir 


www.infolinux.web.id 


semua tugas yang kita kerjakan: 

@ Ingin membangun web server? Bisa. 

@ Ingin membangan database server? Bisa. 

@ Ingin menjadikan fedora sebaga basis 
distro yang kita bangun? Bisa. 

@ Ingin menjadikan fedora sebagai termi- 
nal server? Bisa. 


Website distribusi bisa diakses di http:// 
fedoraproject.org/, di mana di website terse- 
but terdapat dokumentasi yang bisa diakses 
oleh user. 

Distro yang berbasis Red Hat dan berasal 
dari Amerika Serikat ini kali pertama lahir 
pada bulan November 2003 (meneruskan 
Red Hat) dan versi stabil terbaru adalah 6. 

Distribusi ini bebas digunakan. Instalasi 
dapat dilakukan dengan cukup mudah. Un- 
tuk desktop default, Fedora menggunakan 
GNOME. Sementara, untuk paket office, 
fedora menggunakan OpenOffice.org. 

Arsitektur yang didukung mencakup: 

@ i386. 
@ ppc. 
@ x86_64. 


Filesistem yang didukung juga cukup 
banyak: 
@ ext3. 
@ JES. 
@ ReiserFS. 
@ XES. 


Aplikasi kunci 6: 

Kernel 2.6.18. 

Xorg 7.1. 

KDE 3.5.4. 

OpenOffice.org 2.0.4. 

CUPS 1.2.4. 

Web browser Firefox 1.5.0.7. 
Email client Thunderbird 1.5.0.7. 
MySQL 5.0.22. 

PostgreSQL 8.1.4. 

httpd 2.2.3. 

glibc 2.5. 

gcc 4.1.1. 

GIMP 2.2.13. 

Mono 1.1.17.1. 

Samba 3.0.23c. 

PHP 5.1.6, 

Python 2.4.3. 


Alasan pengguna memilih Fedora di 
samping “meneruskan perjalanan dari 


Red Hat” adalah banyaknya pengguna 


www.infolinux.web.id 


(yang secara otomatis bisa saling mem- 
bantu). Sementara, yang kurang menarik 
dari Fedora adalah kurangnya dukungan 


multimedia. 


Mandriva Linux 

Mandriva Linux, yang dahulunya bernama 

Mandrake Linux, adalah salah satu distri- 

busi paling user friendly di masa-masa Linux 

masih jarang dilirik oleh kalangan industri 
dan jumlah distribusi Linux belum seramai 
saat ini. 

Tujuan Mandriva adalah menjadikan 
linux lebih mudah digunakan oleh siapa saja. 

Sebagai salah satu distribusi yang relatif 
tua dan matang, mandriva memiliki basis 
pengguna yang cukup besar. 

Walaupun cukup berorientasi desktop, 
Mandriva bisa pula dianggap sebagai distri- 
busi general purpose, yang memungkinkan 
kita untuk membangun apapun yang kita 
inginkan di atasnya. 

Perusahaan Mandriva memiliki sepak 
terjang yang cukup panjang, dengan segala 
lika liku yang sungguh luar biasa: 

@ Didirikan pada tahun 1998. 

@ Jalan dalam kondisi bangkrut (terpro- 
teksi) dari 27 Januari 2003 sampai 30 
Maret 2004. 

@ 24 Januari 2005, mengakuisisi Conec- 
tiva (US$2.3 juta). 

@ 15 Juni 2005, mengakuisisi Lycoris 
(Redmond Linux Corporation). 

@ 5 Oktober 2006, menandatangani per- 
setujuan akuisisi Linbox. 

@ Maret 2006 yang lalu, pendiri Man- 
drakeSoft Gael Duval dipaksa keluar dari 
perusahaan yang beliau dirikan. 


Distro yang berasal dari Prancis ini per- 
tama hadir pada Juli 1998 dan versi stabil 
terbaru sampai saat ini adalah 2007. 

Mandriva Linux 2007 datang dengan 
versi-versi berikut: 

@ Mandriva Linux Discovery 2007 (box: 

USD 45, download: US$39). 

@ Mandriva Linux Powerpack 2007 (box: 

USD 85, download: US$76). 

@ Mandriva Linux Powerpack+ 2007 (box: 

USD 205, download: US$184). 


Versi download tersedia dalam: 

@ Mandriva One (1 CD live, office, Inter- 
net, multimedia). 

@ Mandriva Linux Free (4 CD). 


UTAMA 


Instalasi dapat dilakukan dengan sangat 
mudah. Untuk desktop default, yang di- 
gunakan adalah KDE (sejak awal). Semen- 
tara, paket office default adalah Koffice dan 
OpenOffice.org. 

Arsitektur yang didukung mencakup: 

@ i586. 
@ x86_64. 


Filesistem yang didukung juga cukup 
banyak: 
@ ext3. 
@ JES. 
@ ReiserFS, 
@ XFS. 


Aplikasi kunci 2007: 

Kernel 2.6.17. 

Korg Al. 

KDE 3.5.4. 

OpenOffice.org 2.0.3. 

CUPS 1:23; 

Web browser Firefox 1.5.0.7. 
Email client Thunderbird 1.5.0.7. 
MySQL 5.0.24a. 

PostgreSQL 8.1.4. 

httpd 2.2.3. 

glibc 2.4. 

gcc 4.1.1. 

GIMP 2.3.10. 

Mono 1.1.17.1. 

Samba 3.0.23b. 

PHP 5.1.6, 

Python 2.4.3. 


Beberapa alasan pengguna memilih 
Mandriva, di antaranya user friendly, kon- 
figurasi grafikal yang mudah digunakan, ke- 
mampuan me-resize partisi NTFS. Semen- 
tara, yang kurang menarik dari Mandriva 
adalah beberapa rilis yang mengandung bug 
yang cukup terlihat. 

Informasi selengkapnya: www.mandriva. 
com. 


openSUSE 


openSUSE adalah proyek distribusi Linux 
untuk komunitas yang disponsori oleh 
Novell, di samping perusahaan tersebut 
menjual produk distro Linux enterprise-nya: 
SUSE Linux Enterprise Server dan SUSE 
Linux Enterprise Desktop. 

Distribusi ini juga merupakan distri- 
busi general purpose yang memungkinkan 


kita untuk membangun apapun di atasnya. 


INFOLINUX H 03/2007 35 





Eile Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


LE] New tab (@ Potinuxos: News B 


Eile Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


ür a New tab fe Linux Desktop and Serv... EJ 





agl ei CA ke E a le http//www.pclinuxos.com/news.php 6 ? ~] 





IG Google 


60 & sal yy ike SC 18: http:/www.xandros.com/ 











This ad zapped. 





>) Home PP Order Online PP Downkads $$ Wiki $$ Forums PP Donations PP Contact Us 





bblo.og If you think all Linux distributions are made the same... Date / Time 





Thank you bblb for hosting i 
PCLinuxOS Repository thi nk agai n. 


PCLinuxOS is one of the word@s up and coming providers of a Linux Desktop Solution. With a small but dedicated 
devebpment team, PClinuxOS delivers Desktop Ready Software that hamesses the power of the Open Source Community. RSS Feeds 


moe 





Anonymous Donations 








Tuesday, 23 January 2007, 
00:56:57 








Qur news can be syndicated by using 
these rss feeds. 








It you already have a PASS PASS Serer Access for 2007 


Da Resi 





account and just want to send an 
anonymous donation to hep. 


@ Posted by Texstaron Monday 22 January 2007 - 06:22:52 


If you are a donating member you will receive a new pass code forour 2007 rekase on orabout February 15th. Please do 
not use yourexisting pass code for the 0.93 release as the repository is not backward compatbk. There are curently 4 public 
minors already configured on the 2007 CD. Please use these repositores until you receive your new code 


© Comments are tumed off for this item Oe 


Business 





A Monthly PDF Magazine 





PCLinuxOS 2007 Test release 1 i now availabe fordownbad. 





Septe mber 2006 Issue 





final willbe released at the end of the month. 
Features include: 
* Kemel 2.6.18.6-dev3 


* KDE 3.5.6 
* Mozilla Firefox 2.0.0.1 





+} PCLinuxOS Associate Sites 
* Flash 9 











Community Projects * Mozilla Thunderbird 1.5.0.9 
mypelinuxos.com Topan ONDE ETD Some nshats 
*Xog 71 E 
PCLinuxOS Hardware Database * Beryl, Compiz, Aixg! and Xg! for 3D graphics support PCLinuxOS 0.93 
thebveoflinux.com * Gee 4.1.1 and updated glbc 
* Updated bootsplash, icons, and mor from the mypclinuxos.com beautification project. PCLinuxOS 0.92 
Graphic Image Gallerys " Xdg Menu system 
Linfx.com * Rebuild and update of ourentire repository against new gcc and glbc PCLinuxOS 0.91 
* Simplified Livecd boot options. 
Centralized Resoures PCLinuxOS 0.80 
fortalom 
Mor information 
Ta 22ej 
. . 
Situs web PCLinuxOS. 


Mulai dari server text based, development 
platform, desktop minimal sampai desktop 
modern. 

Website distribusi bisa diakses di http:// 
www.opensuse.org/, di mana di website 
tersebut terdapat dokumentasi yang bisa 
diakses oleh user. 

Distro yang berasal dari Jerman ini kali 
pertama lahir pada Mei 1996 dan versi 
stabil terbaru sampai saat ini adalah 10.2 
(openSUSE). 

Pengguna yang ingin melakukan down- 
load bisa men-download secara bebas di 
website openSUSE. 

Instalasi dapat dilakukan dengan cu- 
kup mudah, namun tetap menyediakan 
kontrol penuh bagi user. Untuk desktop 
default, openSUSE menggunakan GNOME 
dan KDE. Sementara, untuk paket office, 
menggunakan OpenOffice.org, Koffice dan 
GNOME Office. 

Arsitektur yang didukung mencakup: 

@ i586. 


@ ppc. 
@ x86_64. 


Filesistem yang didukung: 
@ ext3. 
@ ReiserFS. 
@ XES. 


Aplikasi kunci 10.2: 
Kernel 2.6.18.2. 

Xorg 7.2. 

KE, 
OpenOffice.org 2.0.4. 
CUPS 1.2.4. 

Web browser Firefox 2.0. 


36 03/2007 E INFOLINUX 


PCLinuxOS 94/2007 Test release 1 is now avaiabk fordownbad. Please note this i not the final release. PCLinuxOS 2007 





EKA 


October 2006 Issue “A 
Education 1 z 


Nove mber 2006 Issue 
Dece mber 2006 Issue AN 
January 2007 Issue 7 


Where to Buy 








Xandros Newsletter 


Get exclusive offers on 
Xandros products and the 





Situs web Xandros. 


Email client Thunderbird 1.5.0.8. 
MySQL 5.0.26. 
PostgreSQL 8.1.5. 
httpd 2.2.3. 

glibc 2.5. 

gcc 4.1.3. 

GIMP 2.2.13. 
Mono 1.1.18. 
Samba 3.0.23d. 
PHP 5.2.0. 
Python 2.5. 


Alasan pengguna memilih openSUSE di- 
antaranya adalah control panel YaST (yang 
luar biasa). 


UNTUK YANG TERBIASA 
MENGGUNAKAN LINUX 


Pengguna dalam kategori ini termasuk di 

antaranya pengguna yang: 

@ Selalu (atau hampir selalu) bekerja 
dengan Linux. Boleh saja memiliki be- 
berapa sistem operasi terinstal, namun 
Linux adalah sistem operasi utama. 
Untuk tugas mengetik, bekerja dengan 
internet, menikmati multimedia, dan 
lainnya menggunakan Linux. Pindah 
ke Windows hanya untuk bermain 
game misalnya. 

@ Selalu melakukan instalasi Linux sendiri. 

@ Telah mencoba beberapa distribusi 
Linux dan mungkin tidak terlalu puas 
dengan distribusi yang saat ini ada. 

@ Developer yang membutuhkan banyak 
paket development terinstall out-of-the- 
box. 

@ Membutuhkan repository dengan paket 
selengkap-lengkapnya. 


Xandros in the News 


Red Hat Enterprise Server System Administrators Needed for Beta 
Testing of Xandros Cross-platform Unified Management Tools 


introducing 


xandros i. - 
Desktop -PROFESSIONAL 


Scalix Xandros Edition 
Discover the award- 
winning groupware 
solution included in 
Xandros Server - 
Standard Edition 


The all new 
Xandros 
Desktop for 
business 





Xandros Reviews 

Read what the experts are 
saying about Xandros 
products. 





Free Downloads 

Take our award-winning 
desktop and server out for 
atest drive with our free 
trial downloads 


Xandros Desktop 
Now Available At 


Buy.com 





@ Namun, tidak membutuhkan semua pa- 
ket terinstal secara default. 

@ Bisa mencari solusi sendiri untuk per- 
masalahan yang berhubungan dengan 
distro. 

@ Bisa melakukan kompilasi sendiri paket- 
paket yang dibutuhkan (termasuk driver 
hardware). 


Sebagai catatan, bagi pengguna yang 
lebih senang dengan distro yang ber- 
orientasi desktop atau distro general 
purpose modern yang cantik, bisa pula 
menggunakan distro-distro yang dibahas 
sebelumnya. Pada kenyataannya, peng- 
guna yang terbiasa umumnya akan meng- 
gunakan distro-distro apa saja yang dirasa 
cocok. 

Berikut ini adalah beberapa distro yang 
bisa digunakan. Pembahasan akan diurut- 
kan berdasarkan abjad. 


debian GNU/Linux 

Debian GNU/Linux adalah salah satu distri- 
busi Linux paling populer dan menjadi basis 
bagi banyak distribusi Linux. 

Website distribusi bisa diakses di http:// 
www.debian.org/, di mana di website terse- 
but terdapat dokumentasi yang bisa diakses 
oleh user. 

Distro ini kali pertama lahir pada ta- 
hun 1993 dan versi stabil terakhir adalah 
3.1. Debian GNU/Linux 4.0, yang diperki- 
rakan akan dirilis akhir tahun 2006 yang 
lalu, sampai tulisan ini dibuat masih be- 
lum dirilis. 

Berikut ini adalah beberapa hal menarik 
tentang Debian: 


www.infolinux.web.id 


100% gratis. 

Dukungan komunitas yang sangat luas. 
Rilis stabil sangat teruji. 

Tersedia sangat banyak paket. 


Pengaturan paket yang menyenangkan 
dengan APT. 
Mendukung sangat banyak arsitektur. 


Yang kurang menarik (bagi sebagian be- 

sar pengguna) umumnya: 

@ Selang waktu rilis stabil yang sangat 
lama dan tidak memiliki jadwal pasti. 

@ Software di dalam rilis stabil yang cen- 
derung ketinggalan zaman. 

@ Dukungan hardware yang terbatas. 

@ Kurangnya software proprietary di dalam 
distribusi. 


Gentoo 
Gentoo Linux adalah distribusi berbasis 
source code yang sangat populer. 

Website distribusi bisa diakses di http:// 
www.gentoo.org/, di mana di website terse- 
but terdapat dokumentasi yang bisa diakses 
oleh user. 

Distro ini kali pertama lahir pada ta- 
hun 2002 dan versi stabil terakhir adalah 
2006.1. 


Berikut ini adalah beberapa hal menarik 

tentang Gentoo: 

@ Pengaturan paket yang powerful. 

@ Tersedianya sangat banyak paket. 

@ Dokumentasi yang sangat bagus. 

@ Kemampuan kustomisasi yang sangat 
bagus. 

@ Mendukung sangat banyak arsitektur. 


Yang kurang menarik umumnya: 


@ Proses instalasi yang lama. 


Slackware 

Slackware merupakan salah satu distribusi 
Linux tertua yang masih di-maintain dengan 
sangat baik. Sebuah distribusi Linux yang 
luar biasa yang pernah ada. 

Website distribusi bisa diakses di http:// 
www.slackware.com/, di mana di website 
tersebut terdapat dokumentasi yang bisa 
diakses oleh user. 

Distro ini kali pertama dikembangkan 
pada tahun 1992 dan versi stabil terakhir 
adalah 11.0. 


Berikut ini adalah beberapa hal menarik 


www.infolinux.web.id 


tentang Slackwareee: 
@ Sangat stabil. 
@ Didesain dengan sangat teliti. 


Yang kurang menarik umumnya: 

@ Konfigurasi yang sangat manual dengan 
mengedit file teks. 

@ Deteksi hardware yang terbatas. 


UNTUK PENGGUNA DENGAN 
KEBUTUHAN KHUSUS 


Pengguna yang dibahas di sini adalah peng- 
guna yang menggunakan Linux untuk kebu- 
tuhan khusus, ataupun pengguna dengan 
profesi tertentu, yang dapat menggunakan 
distribusi Linux khusus tersebut untuk 
memenuhi kebutuhannya. Karena keter- 
batasan halaman, tidak semua kebutuhan 
khusus bisa dibahas, serta tidak semua 
distribusi yang tersedia untuk kebutuhan 


tertentu bisa dibahas. 


Firewall dan Router 

@ Astaro Security Gateway (http://www. 
astaro.com). 

@ ClarkConnect Broadband Gateway 
(http://www.clarkconnect.com). 

@ Devil-Linux 
org). 

@ IPCop Firewall (http://www.ipcop.org). 

@ SmoothWall (http://www. 
smoothwall.org). 


(http://www.devil-linux. 


Express 


Multimedia 

@ AGNULA (http://www.agnula.info). 

@ dyne:bolic 
org). 

@ GeeXboX (http://www.geexbox.org). 

@ MediainLinux 


linux.org). 


(http://www.dynebolic. 


(http://www.mediain- 


@ Movix (http://movix.sourceforge.net). 


Pendidikan 

@ AbulEdu (http://www.abuledu.org).. 

@ College Linux (http://www.collegelinux. 
org). 

@ DebianEdu/SkoleLinux (http://wiki.debi- 
an.org/DebianEdu). 

@ Edubuntu (http://www.edubuntu.org). 

@ K12LTSP (http://www.k121tsp.org). 


DISTRO MENARIK LAINNYA 


Tulisan ini tentu saja tidak bisa membahas 
semua distro menarik yang ada. Yang jelas, 


UTAMA 


saat ini, terdapat ratusan distribusi yang 
ada di dunia open source. 

Beberapa distribusi lahir dengan mem- 
bawa berbagai hal inovatif dan segera 
diterima oleh pasar. Beberapa lagi sangat 
cocok diterima oleh kalangan tertentu 
sehingga menjadi sangat solid, walaupun 
tidak tercatat sebagai distro populer. 

Di bagian ini, kita akan melihat beberapa 
contoh distro menarik tersebut. Simak di 
bawah ini: 

Berry Linux. 

Damn Small Linux. 
DreamLinux. 
GNewsense. 
Knoppix. 

Linux Mint. 
Puppy. 

Sabayon Linux. 
Slax. 

Zenwalk. 


Distro-distro tersebut umumnya 
datang melengkapi berbagai hal yang di- 
rasa terlalu umum dan kaku di berbagai 
distribusi besar. 

Di dunia free/open source software, ter- 
dapat sebuah situs web distrowatch.com, 
yang boleh dikatakan paling top memonitor 
perkembangan berbagai distro yang ada. 
Hampir semua data di tulisan ini didapat- 
kan dari situs web tersebut. Kunjungilah 
distrowatch.com untuk informasi terbaru 
distribusi Linux. 

Dari berbagai distro yang ada, penulis 
percaya bahwa developer distro tersebut 
telah bekerja dengan sangat keras. Oleh 
karena itu, penulis percaya, setiap distro 
bisa dan berhak digunakan. Memang ada 
konsekuensi yang harus diambil ketika 
kita memilih distribusi tertentu. 

Di samping itu, distro bukanlah satu- 
satunya faktor penentu untuk tetap produk- 
tif ketika menggunakan Linux. Salah pilih 
memang bisa membuat kita menghabiskan 
waktu untuk hal yang tidak perlu. Namun, 
terus berganti-ganti distribusi Linux juga 
tidak benar. 

Menurut penulis, ketika memilih distro: 
ketahui kebutuhan kita, pilih distribusi, 
ketahui konsekuensi yang harus diambil, 
jalankan, dan tetaplah produktif! Dan ja- 
ngan lupa untuk tidak bergantung terlalu 
banyak pada distribusi tertentu. Selamat 
mencoba! Â 


INFOLINUX = 03/2007 37 


ALTERNATIF 


Integrasi Office 
dalam Satu Aplikasi 


ada beberapa perusahaan, collaboration software 





banyak digunakan pada lingkungan kerjanya agar para 


pegawai dapat menemukan beberapa fungsionalitas, 


seperti mail, calendar, project management, dan instant 


messaging, di dalam sebuah aplikasi. 


Aplikasi Lotus Notes, masih cukup banyak 
digunakan oleh beberapa perusahaan di Indo- 
nesia sebagai collaboration software di ling- 
kungan kerja para pegawainya. Aplikasi ini 
sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu client 
software yang disebut Lotus Notes, dan server 
software yang disebut Lotus Domino. 

Dalam Lotus Notes, biasanya sudah ter- 
dapat beberapa fungsionalitas, seperti e-mail 
client, browser, notebook, calendar/resource res- 
ervation client, instant messaging, dan sebagai- 
nya. Bahkan untuk saat ini, Lotus Notes juga 
sudah menyediakan fitur blogs, wikis, RSS ag- 
gregators, CRM, dan Help Desk system. Jika 
dirasa masih kurang, perusahaan tersebut 
dapat membuat berbagai macam custom ap- 
plications untuk Notes dengan menggunakan 
Domino Designer. Tampilan dan fungsiona- 
litas yang terdapat pada Lotus Notes juga 
dapat dengan mudah diseragamkan oleh 
administrator yang menangani collaborative 
software ini. 

Bicara mengenai collaborative software, 
atau yang sering disebut juga groupware, 
di platform Linux sudah tersedia beberapa 
aplikasi groupware yang bersifat free. Dan 
hebatnya lagi, fitur yang ditawarkan oleh 
aplikasi open source ini, hampir menyerupai 
dengan fungsionalitas yang terdapat pada 
aplikasi komersial. Tentu saja dibutuhkan 
sedikit usaha agar aplikasi ini sesuai dengan 
kebutuhan yang diinginkan. 

Fitur-fitur yang biasa terdapat pada apli- 
kasi groupware komersial, seperti web mail, 


38 03/2007 E INFOLINUX 


instant messaging, blogs, wiki, calendar, 
project management, Help Desk system, dan 
sebagainya sudah dimiliki oleh aplikasi col- 
laborative software open source ini. 

Pada rubrik “Alternatif” kali ini, InfoLINUX 
akan membahas sejumlah aplikasi collabora- 
tive software yang terdapat di Linux, seperti 
eGroupware, Horde Groupware, IGSuite, Lu- 
cane, TikiWiki, dan WEBO, berikut dengan 
fitur dan beberapa aspek lain yang terdapat 
pada aplikasi tersebut. Selamat menikmati! 


eGroupWare 
eGroupWare adalah software groupware 
siap pakai untuk kalangan enterprise yang 
bersifat free dan dapat dijalankan dalam 
lingkup jaringan Anda. Aplikasi ini dapat di- 
gunakan dalam memanajemen contacts, ap- 
pointments, todos, dan kebutuhan lain yang 
berguna untuk kebutuhan bisnis Anda. 
Dalam eGroupWare, sudah tercakup semua 
aplikasi yang diperlukan untuk menginstal 
sebuah lingkungan office yang lengkap. Visi 
panjang dari aplikasi ini adalah kebutuhan 
80 persen dari pegawai bisnis dapat ter- 
penuhi melalui groupware. 

eGroupWare sendiri merupakan aplikasi 
groupware server yang dibuat berbasiskan 
web. Aplikasi ini cukup menggunakan web 
server dan sebuah database server untuk men- 
jalankannya. Sedangkan disisi client, aplikasi 
ini cukup membutuhkan sebuah web browser 
untuk mengakses halaman web untuk client. 
Dengan ini, aplikasi client eGroupWare dapat 

















A 





í 





dijalankan dalam platform berbasis Windows 


maupun platform berbasis Linux. 

Dalam sebuah lingkungan aplikasi 
eGroupWare, sudah terintegrasi banyak 
aplikasi groupware. Beberapa di antaranya 
adalah aplikasi calendar, address book, mail, 
project manager, file manager, site manager, 
time-sheet, wiki, knowledge-base, workflow en- 
gine, dan news admin. 

Untuk dapat menginstalasi eGroupWare, 
paling tidak dalam sistem Anda harus sudah 
terinstalasi paket Apache, MySQL/Post- 
greSQL, PHP, dan beberapa paket pendu- 
kung lainnya yang dibutuhkan untuk men- 
jalankan eGroupWare. Beberapa komponen 
pendukung PHP lainnya juga harus Anda in- 
stalasikan agar proses instalasi eGroupWare 
dapat berjalan dengan baik. 

Pada proses instalasinya sendiri, aplikasi 
eGroupWare sudah dibuat dalam installer 
berbasis web. Jadi, yang Anda butuhkan 
hanyalah mengikuti wizard yang diberikan 
selama proses instalasi dan isikan parameter 
yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi 
sistem yang ada. Jika installer tidak berhasil 
meneruskan proses instalasi dikarenakan be- 
berapa paket yang diperlukan masih belum 
terinstall dengan baik, instalasikan dahulu 
paket yang diperlukan tersebut. Setelah itu, 
lanjutkan proses instalasi sampai menuju 
Finish. Berikutnya, Anda dapat langsung 
menuju ke halaman login eGroupWare. 

Pada halaman login eGroupWare, Anda 


akan menemukan sejumlah icon yang 


www.infolinux.web.id 


1. New Year's 2. Berchtoldstag 


ALTERNATIF 


eGroupWare 1.2 demo [Calendar - Weekview: [demo] Demo Account: Week 4: 2007 January 22 - 28] - Mozilla Firefox 
Ale Edit View Go Bookmarks Tools Help 


A A aa Na O E E aa AA z 
<€ - > - & RI A & ’ IC http ://egroupware outdoor-training de/egroupware/calendar/index php I) O Go G a Calendar E nes tvent 


(Release Notes (Fedora Project | | Fedora Weekly News (Community Support (Fedora Core 6 "Red Hat Magazine = rope o u r | 


Welcome, Jan Schneider 








All day event 
; 00 AM-10:00 AM 
li day event 


tip4all de Redesign 











CG GroupWare A +o c — E Wy 7 A 
2aePeRBRGOE TI Be NS. 
Home FelaMiMailCalendarAddressbook mydms InfoLog ProjectManagerResources TimeSheet Manual / Website Wiki Logout 
Idemal Demo Account - Friday 2007/01/26. Heip =a H 
x! regat elect 
Sanani Men Calendar - Weekview: [demo] Demo Account: Week 4: 2007 January 22 - 28 a 2 Proposal Zend PHA. Conlarence >- ó 
8 Home TE 3 install Horde eschenke 
, esday esday 3 Thursday j 4 A Sunday i E] 3 Buy a present for Mom 
© Preierences f Monday 2z Tu Ba Wech 24 = eiciey = Saturday RI, = | E pe 3 Problem with event delegation and edit form lagic Unfiled 
© About Calendar | | | eel 4 Whups - Hermes - Link 




















Tuesday, August 08, 2006 22:44 














Calendar Menu 10:00 | 
| S ya 19:55 
4u => E WE ‘emperature: 80°F Dew point: 54°F Feels like: 80°F 


rt 
h a 
an ; Ia Wind: F a ana Sa 20 mph (320) at 16 
© Weekview with weekend bad | A $ ind: From the NW, gusting 20 m )at 16 mph 
J testzdemo2 agg Mariusz EK Opti Humidity: 41% Visibility: 10 sm U.V. index: 2 - Low Sania 
an international Airport, MA 











* Search.. 12:00 | > ne urreni condition: x Partly Cloudy 


| 4 È 2 
? January 2007 13:00 | tescik wspolny = si Naa Tem = 
| LE pe Condition 


oF (W/o) °F 














Mon Tue Wed Thu Fri Set Sun || 14:00 | 





t 2 2 4.6 era 
8 9 10 1112 13 14 


| 
| | 
| | 
15 16 17 1819 20 2 || se.99 | | | 
22 23 24 sai? | | [peas Re 
| | | 


29 30 3 17:00 | | 


| Today 
15:00 | | Aug 08 























Select date - Ii Weather data provided by weather.com® ES 














eGroupWare, aplikasi groupware yang memiliki banyak fitur. Setelah webmail, kini Horde memperluas fitur dengan mengeluarkan groupware. 


menunjuk ke sejumlah aplikasi. Beberapa | masuk applets for weather and quotes, pilihan | depan tersebut, sebagian sudah diadopsi 
aplikasi pada eGroupWare yang digambarkan | interface themes yang beraneka ragam, online | oleh aplikasi yang bernama IGSuite ini. IG- 


dalam sejumlah icon, antara lain Calendar, | help system, import and export data groupware | Suite merupakan paket aplikasi groupware 
Address Book, FelaMiMail, InfoLog, Project | dari aplikasi lain, user preferences dengan ni- | berbasis web yang inovatif, di mana dalam 
Manager, SiteMgr, dan sebagainya. Selain | lai default yang global, integrasi yang kuat | aplikasi ini sudah terdapat beberapa aplikasi 
itu, eGroupWare juga memiliki aplikasi tam- | antaraplikasi, dan abstract database support | bisnis yang cukup vital, seperti customer re- 
bahan lain seperti forum dan teks editor. (MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan Microsoft | lationship, resource and content management, 

Dalam urusan dokumentasi, aplikasi | SQL Server). dalam suatu solusi terintegrasi yang mudah 
yang satu ini termasuk yang memiliki doku- Seperti kebanyakan paket aplikasi ber- | digunakan, dan tampilan look and feel yang 


mentasi yang cukup lengkap. Beberapa file | basis PHP lainnya, untuk menginstalasi | konsisten pada semua paket aplikasi yang 
dokumentasi, seperti Developer handbook, | Horde Groupware, pastikan paket Apache, | terdapat dalam aplikasi ini. 


user guide, dan halaman dokumentasi wiki | MySQL, PHP, dan beberapa modul PHP yang Beberapa fitur yang terdapat pada IG- 
online-nya, sangat membantu kita dalam | dibutuhkan oleh Horde, telah terinstalasi | Suite, antara lain Contact CRM management, 
mempelajari cara penggunaan aplikasi ini. dengan baik pada sistem Anda. Berikutnya, | webmail, full-featured and shared calendar, 
Anda dapat mengekstrak file tarball Horde | digital document archive, ToDo management, 
Horde Groupware Groupware ke Document Root Apache Anda, | Fax system (Hylafax client), Content Manage- 
Bagi sebagian system administrator, nama | kemudian jalankan file installer setup.php, | ment & Document Publishing (Wiki System), 
aplikasi Horde sudah sangat dikenal sebagai | yang terdapat pada direktori scripts Horde. | Project Management, PDA Interface, prefer- 
nama aplikasi webmail yang tersedia di plat- | Setelah proses instalasi selesai, Anda dapat | ences per user, different skins and layout, dan 
form Linux. Setelah sukses mengeluarkan | mengetest Horde, dengan mengetikkan url | multiplatform. 
aplikasi webmail, kini para developer Horde | http://<your-server>/horde/test.php. Proses Proses instalasi IGSuite sendiri relatif cu- 
memperluas area cangkupannya dengan me- | akhir adalah, Anda dapat mengakses Horde | kup mudah. Pertama, pastikan Apache, Perl 


ngeluarkan paket aplikasi Horde Groupware. dari web browser dengan mengetikkan url | (DBI with DBD::mysql, DBD::Sqlite), Post- 
Horde Groupware adalah aplikasi collabo- | http://<your-server>/horde/, kemudian login | greSQL atau MySQL, HylaFax, dan Samba, 


ration software berbasis web yang siap pakai, | dan masuk ke menu Administration -> Setup | sudah terinstalasi dengan baik pada sistem 
dan bersifat free untuk kalangan enterprise. | -> Horde. Anda. Berikutnya, ekstrak file tarball igsuite 
Dengan menggunakan Horde Groupware, Sesuai dengan slogan di situsnya yang ber- | ke suatu direktori yang terdapat dalam sistem 
user dapat memanajemen dan saling berbagi | bunyi Create, Communicate, dan Collaborate, | Anda. Masuk ke dalam direktori tersebut, ke- 
calendar, contacts, tasks, dan notes yang se- | Horde Groupware dapat menjadi salah satu | mudian jalankan file install.pl untuk memu- 
suai dengan standards compliant component | collaborative software favorit pilihan Anda. lai proses instalasi IGSuite. Ikuti wizard yang 
dari Horde Project. Horde Groupware juga diberikan dan isikan sesuai dengan parame- 
membundel secara terpisah, beberapa paket IGSuite ter yang sesuai dengan sistem Anda. Setelah 
aplikasi yang telah tersedia seperti Kronolith, | Perkembangan aplikasi office masa depan, | selesai, Anda dapat langsung masuk ke hala- 
Turba, Nag, dan Mnemo. akan bergerak ke aplikasi office yang semua- | man IGSuite melalui halaman web browser 
Beberapa fitur yang dimiliki oleh Horde | nya berbasis web. Jadi nantinya, aplikasi of- | yang terdapat dalam komputer Anda. 
Groupware, di antaranya public and shared | fice, seperti word processor, spreadsheet, dan Halaman aplikasi IGSuite terbagi menjadi 
resource (calendars, address books, tasklists | sebagainya, sedapat mungkin dapat diakses | tiga menu utama yaitu, Services, Manage- 
dan notepahttp://www.horde.org/groupware/ | dengan hanya menggunakan web browser. ment, dan Protocols. Pada menu Services ter- 
ds), unlimited resources per user, global Meski belum sepenuhnya terwujud, be- | dapat beberapa aplikasi utama yang menjadi 
categories, customizable portal screen ter- | berapa komponen dari aplikasi office masa | bagian IGSuite, yaitu IGFile, IGMsg, IGWeb- 


www.infolinux.web.id INFOLINUX = 03/2007 39 


ALTERNATIF 





Your Company Inc. -1G3.2.2 - Mozilla Firefox 





file Edit View Go Bookmarks Tools Help 


File Parameters Mail 





<a X > > eS X) A ® http:Mocalhost/cgi-bin/gsuite Mg Oco || 


Release Notes (FedoraProject | | Fedora Weekly News | 7 Community Support |_)Fedora Core 6 Red Hat Magazine 


ST IGFile J MAGG 


JL © 


Home | Adminstrator “| 


Space 0 byte a) 


D ome’supri 




















o Contzcts Ai Contact name =f wih begin gua =f 


Mengirim faks juga dapat dilakukan menggunakan IGSuite. 


Mail, IGCalendar, IGToDo, IGFax, IGPostit, 
dan IGWiki. Jika menginginkan agar aplikasi 
ini dapat digunakan untuk mengirim Fax, ins- 
talasikan Hylafax server pada sistem Anda. 
Secara tampilan dan fungsionalitas, IG- 
Suite sudah cukup bagus digunakan sebagai 
aplikasi collaborative software dalam jari- 
ngan Anda. Sejumlah dokumentasi yang ter- 
dapat pada situsnya, juga cukup membantu 


dalam memahami cara kerja aplikasi ini. 


Lucane 

Bahasa pemrograman Java yang bersifat 
multiplatform, banyak digunakan sebagai 
platform untuk pembuatan sejumlah aplika- 
si. Pada dunia aplikasi collaborative software 
sendiri, sudah terdapat beberapa aplikasi 
yang dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Java. Salah satu aplikasi col- 
laborative software yang dibuat berbasiskan 
Java adalah Lucane. 

Lucane adalah free groupware platform 
yang dibuat dengan menggunakan bahasa 
Java, dan didesain dengan extensibilitas 
di waktu yang akan datang. Berikut ini be- 
berapa aplikasi yang terdapat dalam aplikasi 
Lucane, a peer to peer guick message service, 
client/server and peer to peer file sharing, a 
multi-user chat, forum & forum administra- 
tion, calendar, IMAP mail client based on 
JMail, personal notes, Todo List, dan Audio- 
Conf menggunakan jspeex. 

Sebelum menginstalasi Lucane, pastikan 
paket J2SDK, dan sebuah database server 
(MySOL atau PostgreSOL), sudah terinstalasi 
dengan baik dalam sistem Anda. Setelah itu, 
Anda dapat melakukan proses instalasi Lu- 
cane yang terdapat dalam bentuk file RPM 
maupun binary dalam bentuk tgz. 


40 03/2007 m INFOLINUX 


© 2.610s | @ 


Selesai proses instalasi, Anda perlu 
melakukan beberapa konfigurasi modul Lu- 
cane terlebih dahulu. Aplikasi Lucane terdiri 
atas beberapa modul yakni, client, server, 
dan proxy. Jika ingin menjalankan aplikasi 
ini sebagai client, cukup konfigurasikan file 
/etc/client-config.xml, setelah itu jalankan 
skrip client.sh untuk tersambung ke server. 
Jika ingin mengonfigurasikan Lucane se- 
bagai server, konfigurasikan file /etc/server- 
config.xml, setelah itu jalankan skrip server. 
sh. Jika ingin mengonfigurasikan Lucane 
sebagai proxy, dikarenakan beberapa net- 
work tidak dapat langsung mengakses, tidak 
ada file yang perlu dikonfigurasikan. Cukup 
jalankan skrip proxy.sh. 

Pada halaman awal Lucane, sudah tertera 
beberapa menu aplikasi yang terintegrasi di 
Lucane, di antaranya JMail, JMail Account, 
Forum, Help, Notes, Applications, Quick- 
Message, dan Meeting. 


Tiga kategori groupware 


2) ai) #)e)e aja 


Sender 

















no vanadoo.fr  — 
ib Re: bug dans MailClientjava 











Lucane, memiliki JMail sebagai aplikasi mail client. 


Hanya saja user interface yang terdapat 
dalam aplikasi ini dirasakan tidak cukup 
user friendly. Aplikasi ini akan terdiri dari 
beberapa Windows, saat kita menjalankan 
suatu aplikasi lain yang terdapat dalam apli- 
kasi Lucane. Selain itu, fitur contact yang 
pada umumnya terdapat dalam sebuah ap- 
likasi collaborative software, belum dimiliki 
oleh aplikasi ini. Dokumentasi yang tersedia 
di situsnya juga terasa masih cukup minim 
sehingga cukup membuat sulit dalam pe- 
ngonfigurasian aplikasi ini. 


TikiWiki 

Salah satu model yang sedang tren diguna- 
kan dalam pembuatan web untuk publik saat 
ini adalah wiki. Dengan menggunakan wiki, 
siapa saja dapat bersumbangsih dalam meng- 
isi maupun mengedit halaman suatu web- 
site. Dengan ini, proses pembuatan suatu 


halaman website akan semakin cepat. Salah 





Groupware dapat terbagi ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkatnya, di antaranya se- 


bagai berikut: 
1. Communication Tools 


Digunakan untuk mengirim pesan, data atau dokumen antar pengguna, dan memfasilita- 
si saling berbagi informasi. Beberapa aplikasi di kategori ini, di antaranya, e-mail, instant 


messaging, wikis, dan web publishing. 
2. Conferencing Tools. 


Digunakan untuk memfasilitasi antarpengguna agar dapat berbagi informasi dengan 
cara yang interaktif. Beberapa aplikasi di kategori ini, di antaranya, online chat, video 


conference, internet forum, dan telephony. 


3. Collaborative Management Tools. 


Digunakan untuk memanajemen dan memfasilitasi aktivitas group. Beberapa aplikasi di 
kategori ini, di antaranya electronic calendar, project management, online spreadsheet, 


dan knowledge management. 


www.infolinux.web.id 


ALTERNATIF 


: Administration - Mozilla Firefox 


Ale Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Ga te my z 3 9 A Git http:/ocalhost/tikiwiki-1.9.7/tiki-admin.php 





= RETE ks Tools Settings Window Help 
arm oo) 
TA + July 2002 => [al © 
Ss Su Mo Tu We Th Fr Sa a 
: 30 


Release Notes #9Fedora Project | | Fedora Weekly News (Community Support (Fedora Core 6 Red Hat Magazine 7 A —— 
his is TikiWiki 1.9.7 -Sirius- © 2002-2006 by the Tiki community Jan 29, 2007 [14:03] [a] 5 w tM #2 4s 


Global Searc 


| — 


. . ss - Login 5 AtariSIO 0.11 
Administration: Administration logged in as: admin AN 


specified number of levels and backups per level. 
Monday 22 Jul 2002 


MyTiki home mp 


Preferences 
Messages 


Secti Logout 
ections piai [ E = 


Enable/disable Tiki features in Admin->Features, but configure them elsewhere 


13:00 - 14:00 week plan 


Bauk PI 1.69 (Stable) 
Bauk is a high performance HTTP server for UNIX-like operating systems. It brings together a rich set 








Modules - 
Sections 





User menu 


General 
Last Changes 
Rankings 
List pages 


Image Galleries 
Orphan pages 


Articles home - 

List articles File Galleries 
Rankings A 
Submit article 
View submissions 
Edit article 

Admin topics 
Admin types 


Trackers 





Polls 








Pagelet. 


between 1 and 4) 


in-work or not started. 


User files 





Webmail 
al 








TikiWiki, aplikasi collaboration terlengkap yang ada di Linux. 


satu website popular yang berbasiskan wiki 
adalah Wikipedia. 

Pada platform Linux, sudah tersedia be- 
berapa aplikasi wiki yang dapat Anda gunak- 
an secara free. Salah satu yang cukup populer 
digunakan adalah TikiWiki. Tiki CMS/Group- 
ware (atau TikiWiki) adalah aplikasi CMS dan 
Groupware open source yang cukup powerful, 
dan dapat digunakan untuk menciptakan se- 
kumpulan web applications, sites, portals, 
intranets, dan extranets. TikiWiki juga cukup 
bagus digunakan sebagai web-based collabo- 
ration tool. 

Sebagai aplikasi wiki yang cukup banyak 
digunakan, TikiWiki memiliki fitur yang sa- 
ngat lengkap. Beberapa fitur yang dimiliki 
oleh TikiWiki, antara lain wiki, workflow, 
tracker, maps, edit css, quiz, calendar, file gal- 
leries, image galleries, blogs, integrator, slide 
show, spreadsheet, chat, webmail, user note- 
pad, user bookmark, custom home, pools, 
smiley, dan e-mail to forum gateway. 

Selain fitur yang telah disebutkan, Tiki- 
Wiki memiliki ratusan fitur tambahan lain- 
nya yang dapat diintegrasikan ke TikiWiki. 
Dan menariknya lagi, semua fitur tambahan 
untuk TikiWiki ini dapat di administrasi me- 
lalui halaman berbasis web. 

Proses instalasi aplikasi ini juga relatif 
mudah. Pertama, buat sebuah database dan 
userdb yang akan menggunakan TikiWiki. 
Berikutnya, lakukan proses ekstrak file tarball 
TikiWiki ke Document Root Web Server 
Anda. Masuk ke direktori hasil ekstrak file 
tarball TikiWiki, dan jalankan skrip setup.sh, 
untuk menyediakan direktori installasi yang 
diperlukan. Selanjutnya dari kotak url di 
halaman web browser, ketikkan http://<your- 
server >/tiki/tiki-install.php. Isikan sejumlah 


www.infolinux.web.id 


p Kd 
|B 1466s | D 


Pp Todo module Here is the meaning of 
the icons you can see in the Todo List View and 


of features with real configurability and ease of administration. Some of Bauk's features include virtual 
hosts, URL aliases, execution of CGI programs, HTTP authentication: Basic method, network traffic per 
virtual host quotas, connections per client IP number quotas, directory browsing, server host name 
aliases, access restriction by IP address, configurable HTTP log format, multiprocess architecture, 
simple configuration, easy administration, flexibility and much more. 

bengsaver 1.0.1 

Bernhard's Bootable Linux CD 0.7.7 (Development) 

distribution you use as a master. 











1 This Todo has a high priority ( iCal priority 


4 A Todo with a low priority ( iCal priority 6 - 9) 
& This todo is late ! A todo is considered late 
when the duedate is over and the todo is still Summary Date 


i] Moor meeting 03/07/2002 16:00-19:00 
la moor decision 1910712002 10:00-11:00 


(AcceptJ(Decline) 
{Accept][Decline] 


Summary Category 
[sf alarm correct delay message 


[O È fix wintitle and url styles Webo:: Desktop 





WEBO, aplikasi groupware berbasis PHP. 


parameter yang dibutuhkan dalam installer 
berbasis web tersebut, sesuai dengan kon- 
figurasi yang terdapat dalam sistem Anda. 
Setelah proses instalasi selesai, Anda dapat 
langsung masuk ke halaman instalasi dengan 
menggunakan username ‘admin’ dan pass- 
word ‘admin’. 

TikiWiki merupakan project open source 
yang sangat aktif. Menurut informasi data- 
data yang diperoleh oleh team TikiWiki, 
setiap dua jam sekali, pasti terdapat penam- 
bahan code, pelaporan bugs, maupun penam- 
bahan fitur pada aplikasi TikiWiki. Dengan 
fitur dan dukungan komunitas yang cukup 
kuat, TikiWiki merupakan salah satu collab- 
orative software yang dapat diandalkan. 


WEBO 


Web Organizer atau yang disingkat dengan 
nama WEBO, merupakan sebuah aplikasi 
groupware berbasiskan web, yang ditujukan 
untuk kalangan bisnis. Aplikasi ini dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP, dan membutuhkan sebuah database 
MySQL untuk penyimpanan datanya. 

WEBO dibuat oleh developer open source 
yang bernama Leo West, sekitar tahun 2001 
dan 2003. Fitur yang terdapat dalam aplikasi 
WEBO, merupakan implementasi yang ide- 
nya diambil dari project open atau closed source 
software yang lain. 

Beberapa fitur yang dimiliki oleh WEBO, 
antara lain sudah memiliki beberapa aplikasi 
seperti calendar, tasks, dan sebagainya dalam 
desktop utama WEBO, global search of items 
(meetings, contacts, todos, notes), configu- 
rable portal page, konfigurasi berdasarkan user 
untuk kebanyakan modules yang terdapat 
pada WEBO, dan multi-language support. 


Tidak seperti kebanyakan aplikasiberba- 
sis PHP lainnya yang sudah menyertakan 
installer berbasiskan web, instalasi WEBO 
hanya dapat dilakukan secara manual. 
Pertama, kita perlu melakukan dump file 
schema.mysql.sql ke database MySQL 
yang akan digunakan oleh WEBO. Selan- 
jutnya copy file default.webo.conf.php 
menjadi webo.conf.php, kemudian laku- 
kan perubahan pada sejumlah parameter 
file konfigurasi WEBO yang terdapat 
dalam file tersebut. Untuk menguji apakah 
proses instalasi sudah berjalan dengan 
baik, Anda dapat langsung mengakses 
halaman WEBO dengan mengetikkan url 
http://localhost/webo/, dan login sebagai 
webo-admin (no password). 

Dalam halaman Todo List yang terdapat 
pada websitenya, developer WEBO men- 
cantumkan rencana jangka pendek dan 
jangka panjang untuk lebih meningkatkan 
fungsionalitas aplikasi ini. Kita juga dapat 
membantu meningkatkan fungsionalitas 
WEBO dengan ikut serta dalam proses de- 
velopment, mengirimkan ide, permintaan, 
atau laporan bug yang ditujukan kepada de- 
veloper WEBO. A 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


@ http://en.wikipedia.org/wiki/Collab- 
orative software 
http://www.egroupware.org 
http://www.horde.org/groupware/ 
http://www.igsuite.org 
http://lucane.org 

http://tikiwiki.org 
http://weborganizer.sourceforge.net 


INFOLINUX H 03/2007 41 


BISNIS 


Sosialisasi GNU/Linux 
Sampai ke Tunanetra 





elum lama ini, isu pemerintah dan Microsoft sudah 
melakukan memorandum of understanding (MoU) 
mencuat di beberapa media massa. Meski demikian, 


beberapa departemen yang terdapat di Indonesia, 


sudah cukup tenang karena sudah bermigrasi ke FOSS. 


Legalisasi penggunaan software di Indonesia, 
merupakan salah satu wacana yang sedang 
ramai dibicarakan saat ini. Khususnya setelah 
pemerintah RI melakukan MoU dengan Mic- 
rosoft mengenai hak cipta di bidang peranti 
lunak. Hal ini membuat pro dan kontra be- 
berapa aktivis open source, baik melalui mailing 
list maupun media cetak, mengenai MoU yang 
dilakukan secara diam-diam ini. 

Meski demikian, isi dari MoU ini tidak 
mengikat setiap Departemen pemerintahan 
untuk menggunakan proprietary software. 
Setiap departemen pemerintahan diberi ke- 
bebasan untuk menggunakan platform yang 
diinginkan, baik proprietary software, open 
source software, maupun platform lainnya. 

Menyikapi hal ini, beberapa departemen 
pemerintahan dan nonpemerintahan, sudah 
melakukan migrasi ke platform FOSS jauh 
sebelum terdapat issue mengenai MoU ini. 
Salah satu departemen pemerintahan yang 
sudah menggunakan platform FOSS adalah 
Departemen Sosial RI (DEPSOS). 

Di lingkungan DEPSOS, sudah hampir 
di semua komputernya, baik server maupun 
desktop, sudah dimigrasikan ke platform 
GNU/GNU/Linux. Jumlah total komputer 
yang sudah dimigrasikan ke platform GNU/ 
Linux, sudah berkisar 2000 PC. Aplikasi entry 
data, e-learning, dan Sistem Informasi Kese- 
jahteraan Sosial (SIKS) yang terdapat di DEP- 
SOS, juga didevelop menggunakan platform 
GNU/Linux. Untuk sumbangsih ke dunia 
open source, DEPSOS juga sudah men-deve- 


42 03/2007 E INFOLINUX 


lop sebuah distro GNU/Linux yang bernama 
GNU /linusiks, yang ditujukan untuk para pe- 
nyandang tunanetra. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
penggunaan platform open source di DEP- 
SOS, InfoLINUX telah mewawancarai Jaka 
Sinung yang menjabat sebagai Administrator 
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) 
di DEPSOS. Berikut rangkumannya. 


Trauma dengan virus 


Sinung menceritakan kalau awal proses mig- 
rasi DEPSOS ke platform FOSS berawal dari 


i 
| 
7 
H 
d f 


Jaka Sinung, Administrator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial DEPSOS. 


kejadian serangan virus yang menyerang kom- 
puter server dan workstation yang terdapat di 
DEPSOS. Karena sudah sangat kesal dengan 
serangan virus, Sinung akhirnya memutuskan 
untuk memigrasikan proprietary software 
yang digunakan oleh komputer server dan cli- 
ent ke platform GNU/Linux. 

“Sekitar Juli 2003, saya pernah me- 
ngalami trauma yang luar biasa berkaitan 
dengan serangan virus Nimda dan virus 
CIH yang menyerang server kami. Padahal 
saat itu, kami sudah membeli lisensi suatu 
software antivirus untuk melindungi server 
kami, yang harganya cukup mahal. Setelah 
mendapatkan informasi dari majalah In- 
foLINUX, pada Juli itu kami langsung me- 
mutuskan untuk memigrasikan server kami 
ke GNU/Linux. Kebetulan pada saat itu saya 
bertemu dengan dua orang konsultan dari 
PT Logitas, Zulfan Syahrian Lubis dan Ida 
Bagus Suryagama, sehingga akhirnya pada 
tahap awal migrasi server ke GNU/Linux 
berjalan dengan sukses. Satu prestasi yang 
masih saya ingat sampai sekarang adalah, 
setelah server di-setting, hampir sembilan 
bulan lamanya server tersebut tidak pernah 
kami restart sama sekali tanpa mengalami 


masalah,” ujar Sinung. 


Distro untuk Tunanetra 


Selain digunakan untuk kebutuhan server 


dan desktop, aplikasi sistem yang terdapat 





www.infolinux.web.id 


Rawan Bencana 


Tanggal Since 0000-00-00 00:00:00 Until 2007-01-26 18:09:46 


Print: Portrait | Landscape 


Id/apps/depsos/cgi-bin/dw.cgi 





s.depsos.g 
ect S% Fedora Weekly News #1 Community Support P3Fedora Core 6 Red Hat Magazine |. Departemen So 





Tampilan Sistem Informasi Bencana yang terdapat di DEPSOS. 


di DEPSOS kebanyakan juga dibuat meng- 
gunakan platform GNU/Linux. “Di lingkun- 
gan DEPSOS, selain untuk kebutuhan server 
dan desktop, kami juga menggunakan plat- 
form GNU/Linux untuk kebutuhan sistem 
yang terdapat di DEPSOS seperti aplikasi en- 
try data, e-learning, Sistem Kepegawaian, dan 
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS). 
Dan kebanyakan aplikasi sistem yang kami 
develop ini dibuat berbasiskan web dengan 
menggunakan platform LAMP,” jelas Sinung. 

Untuk project internal yang dapat di- 
gunakan juga oleh para komunitas open 
source, DEPSOS sudah membuat sebuah dis- 
tro bernama GNU/Linusiks yang ditujukan 
untuk para penyandang tunanetra. “Dalam 
salah satu poin di proposal yang saya ajukan 
waktu itu, saya kutip kesepakatan internasi- 
onal Biwako Millennium Framework, teru- 
tama prioritas keenam: access to information 
and communications, including information and 
communications and assistive technologies untuk 
orang-orang penyandang cacat, yaitu mereka 
juga memiliki aksesibilitas ke dunia TI. 


Dari situ akhirnya kami merilis suatu 


R-1P 1/0 R/P 20 Block Peon Gy 





Et gorontab kab gorontab telaga bru dulamayoutara 2 2 


BEV Gorontalo Kab Bone Kabia Ket Pauwo 2 2 
Bolango 


BD Sumatera Lima Putih Kota Harau Sariamak 2 2 


Barat 
EE Gorontalo Kabupaten Kabika Desa Dutohe 2 2 
Bone 





Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial di DEPSOS yang dibuat berbasiskan LAMP. 


Dapat Menghemat Anggaran 

Manajemen puncak DEPSOS sendiri, cukup 
mendukung implementasi platform open 
source di DEPSOS. Hal ini dapat terwujud, 
selama kebutuhan aplikasi kerja di lingkung- 
an DEPSOS dapat dilakukan oleh aplikasi 
POSS: 
kami mendukung penuh penggunaan plat- 
form FOSS di lingkungan DEPSOS. Karena 
yang mereka lihat itu adalah hasilnya, bukan 


“Pada intinya, pihak manajemen 


pada prosesnya. Sebagai contoh sederhana, 
jika mereka menyuruh kami membuat lapo- 
ran, yang mereka lihat itu adalah hasil print 
dari laporan yang kami buat, bukan pada 
aplikasi yang digunakan untuk membuat 
laporan tersebut,” ungkap Sinung. 

Bicara mengenai anggaran yang dapat 
dihemat, isu TCO (Total Cost of Ownership) 
menggunakan aplikasi open source lebih ma- 
hal daripada proprietary software, ternyata 
tidak terbukti di lingkungan DEPSOS. “Saat 
menggunakan platform open source, angga- 
ran yang kami keluarkan perbedaannya cukup 


signifikan. Sebagai contoh pada tahun 2003, 
kami banyak mengeluarkan biaya untuk 
pembelian lisensi proprietary software mulai 
dari sistem operasi, antivirus, development 
software, database server, dan aplikasi lainnya 
yang harganya cukup mahal. Bahkan biaya 
pembuatan aplikasi sistem berbasiskan pro- 
prietary software yang dulunya dapat menca- 
pai ratusan juta, kini dapat ditekan sampai be- 
berapa puluh juta saja menggunakan platform 


open source software,” ujar Sinung. 


Adopsi FOSS sebuah keharusan 


Berikut harapan Sinung mewakili DEP- 
SOS, terhadap kemajuan penggunaan dan 
pengembangan GNU/Linux di Indonesia. 
“Menurut saya, adopsi FOSS merupakan 
sebuah keniscayaan yang mau tidak mau 
harus kita lakukan. Dengan menggunakan 
platform berbasis FOSS, kita juga seakan 
terlepas dari belenggu penjajahan oleh satu 
pihak,” terang Sinung. Ô 

Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


Memiliki 30 UPT dan 9 balai di berbagai provinsi 


Departemen Sosial (DEPSOS) merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang 
dipimpin oleh Menteri Sosial. Pada saat Abdul Rahman Wahid atau yang akrab 
dipanggil Gus Dur menjadi presiden, DEPSOS sempat berubah alih menjadi dua 
lembaga, yaitu BKSN dan MMK. Namun, setelah Megawati naik menggantikan Gus 
: Dur sebagai presiden, lembaga DEPSOS kembali berjalan. 

Adapun tugas pokok dan fungsi DEPSOS adalah membantu presiden dalam menyelenggara- 
kan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas 
tersebut, DEPSOS menyelenggarakan fungsi pelayanan pekerjaan sosial: promotif, rehabilitatif, 
kuratif, dan pelayanan akses, yang dibagi dalam 3 unsur lininya, yaitu Direktorat Jenderal Pem- 
berdayaan Sosial, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, serta Direktorat Jenderal 
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 

DEPSOS memiliki 30 UPT dan 9 Balai yang tersebar di berbagai provinsi yang terdapat di 
Indonesia. Info lebih lanjut mengenai DEPSOS dapat di lihat pada url http://www. depsos. go. id. 





distro yang dapat dipakai oleh para tuna- 
netra, yang kami beri nama GNU/Linusiks. 
Distro GNU/Linusiks ini bersifat Live CD, 
dibuat berbasiskan distro Knoppix, bersifat 
GPL, dan dapat di-download bebas di web- 
site DEPSOS. Ada empat UPT (Unit Pelak- 
sanaan Teknis) di DEPSOS yang kebetulan 
menangani tunanetra, yaitu Panti Mahat- 





miya di Bali, Tan Miyat Bekasi, Wyata Guna 
di Bandung, dan Tumou Tou di Manado. 
Rencananya, distro ini akan dikembangkan 
lagi tahun ini untuk disebarluaskan ke selu- 
ruh penyandang tunanetra yang terdapat di 
Indonesia,” jelas Sinung. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX = 03/2007 43 


Panduan Gambar 


INSTAN 


engenali Lingkungan Desktop 
inux Melalui GNOME 


Desktop Linux sebenarnya tidak berbeda dengan desktop-desktop 
lainnya. Kita hanya perlu mengenalinya lebih dalam. 


Pada percobaan awal kali ini, kita menggunakan desktop manager 
GNOME. GNOME sendiri merupakan salah satu desktop manager 
Linux yang populer di kalangan pengguna Linux. Beberapa distro 
terkenal memilih GNOME sebagai desktop manager default-nya, 
seperti pada distro Ubuntu, Fedora Core, dan BlankOn. 

Pertama, pada lingkungan GNOME kita akan melihat sepasang 
panel yang terletak pada bagian atas dan bagian bawah layar (lihat 
gambar 1), kecuali pada openSUSE 10.2 yang secara default hanya 
memberikan sebuah panel di bagian bawah. Pada panel tersebut 
terdapat elemen-elemen seperti Menu GNOME, penunjuk waktu, 


shortcut-shortcut program, dan lain-lain. 


Jika ingin menambah panel, Anda tinggal mengklik daerah ko- 
song pada panel, kemudian pilih ‘New Panel (lihat gambar 2), kemu- 
dian panel baru akan muncul. Panel-panel baru akan muncul mulai 
dari bawah, atas, kanan layar, kiri layar secara berurutan. Jika panel 
bawah, atas, kanan, dan kiri sudah terbentuk, panel-panel baru se- 
lanjutnya akan muncul di bagian atas (lihat gambar 3), hingga layar 
Anda semakin pepat mengecil. 

Sekarang, kita akan mencoba untuk menambahkan elemen-ele- 
men baru pada panel tersebut. 

Pertama, kita akan menambahkan shortcut-shortcut program. 
Caranya, klik kanan pada daerah kosong pada panel, pilih Add to 





























Places system GEATA Sun jan 14, ce ẸJ Appicatons Paces system BRSOQASH Sun jan 14. 
& accessones , serai dp Add to Panel.. 
a i & Properties 
& os , @ Delete This Panel = 
eA D 
MB soun E 
D Syster ir 
Bacar @ Help wiers Humas 
® About Panels 
6: 30 6: O 
o a, ) 

D SI D D m = 
sass = 4 Add to Panel Add to Panel 

Ê Properties Find an item to add to "Top Panel": Find an item to add to "Top Panel": 

@ Delete This Panel = 7 

Custom Application Launcher > & Games = 

[@ New Panel Create a new launcher Games and amusements 

© Help = Graphics 

t About Panels & ts Graphics applications 

ia Battery Charge Monitor D Dia Diagram Editor 
Monitor a laptop's remaining power Edit your Diagrams 
DA Character Palette , GQview Image Viewer 
2 Insert characters 





= View and manage images 
gThumb Image Viewer f 


Clock g ! ! : 
View and organize your images 


Get the current time and date 
|. The GIMP 





= Command Line 
Mini-Commander 


“5. 
Connect to Server... b SN aa for Int t t b and il 
an 5 rograms for Internet access such as web and emai = 


Q Heip & Forward | | X Close | Help 


A Create and edit images or photographs 























44 03/2007 INFOLINUX www.infolinux.web.id 


Panel...’ (lihat gambar 4). Kemudian, pada jendela ‘Add to Panel...’, 
pilih ‘Application Launcher’ dan klik tombol ‘Forward’ (lihat gambar 
5). Pada tampilan berikutnya, pilih program yang ingin dibuatkan 
shortcut melalui kategori-kategori program. Misalkan, kita akan 
menambahkan shortcut “The GIMP”, masuk ke kategori “Graphics”, 
trus pilih “The GIMP”, lalu tekan tombol ‘Add’ (lihat gambar 6). Ke- 
mudian akan muncul shortcut “The GIMP” pada panel (lihat gambar 
Oh 

Jika program yang Anda cari untuk dibuatkan shortcut program 
tidak dapat ditemukan dalam kategori-kategori yang sudah tersedia 
tersebut, tekan tombol ‘Back’, pilih “Custom Application Launcher 
(lihat gambar 8). Akan muncul jendela Create Launcher. Pada opsi 
‘Type’, pilih sesuai tipe program yang akan dibuatkan shortcut. Jika 
berupa program desktop pilih tipe ‘Application’, jika berupa prog- 
ram yang dijalankan dari terminal/shell pilih ‘Application in Ter- 
minal’, jika hanya berupa file biasa bukan file eksekusi, seperti file 
dokumen, gunakan tipe File. Kemudian, masukkan nama program 
pada kolom ‘Name’, kemudian masukkan letak tujuan file eksekusi 
program pada kolom ‘Command’. Gunakan tombol ‘Browse’ untuk 
memudahkan (lihat gambar 9). Terakhir, berikan gambar icon untuk 
shortcut tersebut. Klik tombol ‘No Icon’, kemudian akan tampil daf- 
tar icon yang dapat digunakan. Pilih yang sesuai pilihan Anda, lalu 
klik ‘Ok’ (lihat gambar 10). 

Posisi icon shortcut program diletakkan otomatis pada lokasi 
melakukan klik kanan sebelumnya. Sehingga, mungkin posisi icon 
shortcut ini tidak sesuai keinginan Anda. Untuk memindahkan po- 
sisi icon shortcut ini, lakukan klik kanan pada icon shortcut yang 


PRAKTIK INSTAN 


ingin dipindahkan tersebut, pilih Move’ (lihat gambar 11). Kemu- 
dian gerakkan icon tersebut mengikuti gerakan mouse ke tempat 
yang Anda inginkan. Anda bahkan bisa memindahkannya ke panel 
yang berbeda. 

Selain elemen untuk membuat icon shortcut program, Anda bisa 
juga menambah elemen-elemen penting lainnya. Beberapa contoh 
elemen penting yang kami sarankan agar Anda memasangkannya 
pada panel, yaitu: 

@ Clock: Untuk menampilkan keterangan waktu yang aktif pada 
komputer Anda. 

@ Notification Area: Untuk menampilkan icon-icon notifikasi 
program, seperti Gaim dan update software. 
Show Desktop: Untuk menampilkan kembali halaman desktop 
dengan meminimisasi jendela-jendela program-program yang 
sedang aktif. 
Volume Control: Berguna untuk mengatur volume suara sistem 
Linux. 
Window List: Untuk menampilkan tombol-tombol daftar jen- 
del-jendela program yang sedang aktif. 
Workspace Switcher: Menampilkan susunan tombol-tombol 
kotak kecil yang berfungsi untuk memudahkan perpindahan 
antar-desktop virtual. 


Sebenarnya masih banyak elemen penting lainnya yang bisa 
ditambahkan pada panel Anda. Namun, Anda harus bijak dalam 
menambahkan panel, karena jika elemen-elemen tersebut terlalu ba- 
nyak, tentu akan mempengaruhi performa kinerja desktop GNOME 


Add to Panel 


Find an item to add to "Top Panel": 





A 
Create a new launcher 


Application Launcher... 


Copy a launcher from the applications menu 


a Battery Charge Monitor 
Monitor a laptop's remaining power 


Character Palette 
Insert characters 


Clock 
Get the current time and date 


E Command Line 
Mini-Commander 


A Connect to Server... 
Connect to a remote server 


| Brer | 


4 Custom Application Launcher 





dp Add | Xx Close | DEE 





ILayers, Channels, Paths, Undo | Brushes P. 


Icon shortcut The GIMP setelah ditambahkan dengan posisi yang bebas. Menambahkan shortcut program yang tidak disediakan kategori. Memasukkan link program yang diinginkan. 














© Launch 
Ê Properties 


Remove From Panel 
Move 


Lock To Panel 














Menu memindahkan posisi shortcut program. 


= Sun Jan 14, 18:30 


B Copy Time 
Copy Date 


3$ Adjust Date & Time 
P Preferences 


@ Help 
& About 


= Remove From Panel 


Move 


| E Lock To Panel 


Mengunci lokasi elemen Clock agar tidak bisa dipindah. 





PRAKTIK INSTAN 


Anda. Tentu saja hal ini tidak berlaku jika Anda menggunakan kom- 
puter dengan spesifikasi tinggi. 

Nah, setelah elemen-elemen tersebut terpasang pada panel, 
Anda mungkin menginginkan agar letak elemen-elemen yang sudah 
diatur tersebut tidak berubah-ubah. Yang bisa Anda lakukan adalah 
mengunci letak elemen-elemen tersebut pada panel. Caranya, klik 
kanan pada elemen tersebut, pilih ‘Lock To Panel’. Contohnya, Anda 
ingin mengunci letak elemen “Clock”, klik kanan pada elemen Clock, 
lalu pilih “Lock To Panel’ (lihat gambar 12). Sekarang, letak elemen 
tersebut tidak dapat dipindah-pindahkan, walaupun menggunakan 
opsi ‘Move’. Karena, opsi ‘Move’ langsung tidak aktif jika elemen 
tersebut dikunci. 

Sekarang, kita kembali lagi ke tampilan desktop GNOME. Coba 
lakukan klik ganda pada icon yang terdapat pada desktop, misalnya 
melakukan klik ganda pada icon “Computer”. Maka, akan tampil jen- 
dela program ‘File Browser’ dengan fitur lengkap. 

Namun, tidak seperti pada openSUSE, pada Fedora Core ha- 
sil jendela yang muncul sangat berbeda. Karena jika icon tersebut 
diklik ganda, secara default hanya memunculkan jendela program 
‘File Browser dengan fitur jendela tunggal (lihat gambar 13). Banyak 
pengguna Fedora Core yang tidak suka dengan penampilan ini. Anda 
bisa mengubah hal ini dengan membuka menu ‘Edit’ > ‘Preferences’ 
(lihat gambar 14). Klik pada tabulasi ‘Behavior’, kemudian beri tanda 
centang (Y) pada opsi “Always open in browser windows”. Klik tom- 
bol Close untuk mengakhiri. 

Sekarang, jika Anda melakukan klik ganda pada icon yang terle- 
tak pada desktop, maka jendela program “File Browser” yang mun- 


Panduan Gambar 


ÉJ Applications Places System @SARSB EJ Applications faces System BERAT 


A Computer 





cul adalah program File Browser yang memiliki fitur lengkap (lihat 
gambar 15). Dan Anda sekarang lebih nyaman untuk melihat-lihat 
file-file dan direktori-direktori pada harddisk Anda atau melakukan 
aktivitas dengan media. 

Kita kembali lagi ke desktop. Perhatikan icon-icon yang terdapat 
pada desktop. Secara default, icon-icon pada desktop memiliki uku- 
ran yang terlalu besar untuk ukuran desktop normal. Anda bisa 
mengubah ukuran pada icon-icon tersebut. Klik ganda pada salah 
satu icon tersebut, misalnya icon “Computer”. Pada jendela “File 
Browser’, buka menu ‘Edit’ > ‘Preferences’. Pada tabulasi ‘Views’, 
pada menu “Default zoom level”, pilih persentase yang lebih kecil 
dari persentase default, misalnya pilih 75% (lihat gambar 16). Ke- 
mudian klik tombol ‘Close’. Lalu, perhatikan perubahan ukuran 
pada icon-icon yang terletak pada desktop. 

Sekarang kita menggali pengaturan desktop GNOME melalui 
Gnome Control Center. Pada Fedora Core, pilihan pengaturan 
GNOME Control Center terdapat di dalam menu ‘System’ > ‘Prefer- 
ences. 

Salah satu fitur menarik dari desktop Linux yang tidak ditemu- 
kan pada desktop lainnya adalah pemilihan fokus jendela program. 
Pada desktop selain Linux, jika kita ingin mengaktifkan jendela 
program yang diinginkan, kita harus mengklik jendela tersebut 
agar jendela program tersebut aktif. Di desktop Linux, kita dapat 
melakukan pengaktifan jendela berdasarkan gerakan mouse, tanpa 
harus melakukan klik. Sehingga, jendela yang di atasnya terdapat 
kursor mouse akan aktif. Hal ini juga sangat berguna pada desktop 
dengan jendela yang bertumpuk-tumpuk dan Anda ingin melaku- 


EJ Applications Places system BGA SØ 











file Edit View Places Help - | : = | 
es Ss ee $ mr 


Floppy Drive CD-ROM/DVD- Filesystem O Single click to activate items 
ROM Drive 





@ Rouble click to activate tems 
HI Always open in browser windows, 

Executable Text Files 
O Bun executable text files when they are clicked 
O View executable text files when they are clicked 
© Ask each time 





Trash 
SI Ask before emptying the Trash or deleting files 
CJ Include a Delete command that bypasses Tash 


E Computer v | 4 items 





file Edit View Go Bookmarks Help 

NTT TI 

(B) @ 75% @ |Viewasicons $ 
Teev x O a ®© 


> @ Home Folder Floppy Drive  CD-ROM/DVD- filesystem 
> D File System ROM Drive 

















Tampilan jendela File Browser yang berfitur jendela tunggal. 


EJ Appicatons Paces sytem BERAPI 














Computer - 
He Edt View Go Bookmarks Help 








View new foiders using: | Icon View 
Arrange items | By Name 


E Sort folders before fier 


The LAN 
install Fedora Core ol 


laptops and servers. 





4 tems 








anc- ko LOG BOE 


Unsaved Document 1 
Ble Edit View Search Jools Documents Help 
[9 oven ~ se GH Suno 
DM *Unsaved Document? x 
tulisan ini diketik dengan 
musibah fokus mouse 














Fedora Desktop User i 
Guide 





The Desktop User Guide explains 



















































































Sina. || Thayers. Channels. Paths, Una... || Computer -Fie Browser Management Preferences | P |S ayers, Channels. Paths. Und... || @ Computer -Fie Browser Mozilla Prefex OES Bila me amr IS iayers, Cnamess. rat... || & Computer - Fie Browser | mozna Frefox 


Mengubah ukuran icon pada desktop. Manfaat fokus berdasarkan posisi mouse pada browser Firefox. Manfaat fokus berdasarkan posisi mouse ketika mengetik di Gedit. | 








Show the panel menu 
Take a screenshot 
Take a screenshot of a window 


Run a terminal 


v Sound 


Volume mute 
Volume down 
Volume up 

Play (or play/pause) 
Pause 

Stop playback key 
Skip to previous track 


Chim tea mawbbencls 





Pilihan-pilihan shortcut yang dapat dipilih. 


kan skrol mouse pada jendela program yang terletak di belakang 
jendela program lainnya, tanpa memindahkan jendela program 
tersebut ke depan. Contohnya pada gambar 17, kita dapat melaku- 
kan skrol mouse pada jendela browser Firefox yang terletak di be- 
lakang jendela File Browser. Dan tidak hanya skrol mouse, Anda 
juga bisa melakukan aktifitas lainnya, misalnya mengetik seperti 
pada gambar 18. Perhatikan warna jendela program yang aktif dan 
tidak! 

Pengaturan ini dapat dilakukan melalui “GNOME Control Cen- 
ter’ > “Windows” (lihat gambar 19). Beri cek pada opsi “Select win- 
dows when the mouse over them”, lalu klik tombol ‘Close’ (lihat 
gambar 20). Sekarang fitur fokus mengikuti gerakan mouse sudah 
aktif. 

Pengaturan penting lainnya adalah pengaturan shortcut key- 
board. Pada keyboard-keyboard modern saat ini sudah dilengkapi 
beberapa tombol shortcut yang memudahkan pengguna komputer 
melakukan aktivitas. Misalnya tombol shortcut untuk menampil- 
kan program browser Internet dan e-mail client, lalu tombol shortcut 
menaikkan dan menurunkan volume suara serta tombol memati- 
kan suara, tombol media untuk Play, Stop, Fast Forward dan Reverse, 
serta tombol-tombol shortcut lainnya. 

Sayangnya, tombol-tombol ini tidak aktif secara default pada 
desktop Linux pada umumnya, walaupun pada distro-distro ter- 
tentu sudah diaktifkan. 

Aktifkan tombol-tombol shortcut pada keyboard Anda tersebut 
melalui menu “GNOME Control Center” > “Keyboard Shortcut” (li- 
hat gambar 21). Pada jendela “Keyboard Shortcuts” (lihat gambar 


PRAKTIK INSTAN 


22), pilih aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tombol shortcut 
pada keyboard Anda, lalu aktifkan dengan menekan tombol short- 
cut pada keyboard Anda. Klik tombol ‘Close’ untuk mengakhiri kon- 
figurasi tombol shortcut. Lakukan pengetesan pada tombol shortcut 
keyboard Anda. 

Sekarang, coba lakukan sendiri pengaturan-pengaturan lainnya 
melalui ‘GNOME Control Center’ berdasarkan manfaat pengaturan 
tersebut. 

Beberapa pengaturan yang sering digunakan adalah pengaturan 
“Removable Drives and Media Preferences” (lihat gambar 23) yang 
berguna untuk mengatur program yang aktif secara otomatis jika 
kita memasang media (CD-ROM, DVD-ROM, USB Flash, Printer, 
Scanner, Kamera, dan PDA) pada komputer. 

Pengaturan penting lainnya adalah pengaturan “Desktop Ef- 
fects’ (lihat gambar 24) untuk mengaktifkan fitur desktop canggih 
Xgl/AIGLX pada desktop GNOME Anda. Hanya saja, pengaturan ini 
hanya bisa berhasil jika driver dari video card Anda sudah terinsta- 
lasi pada sistem Linux Anda, hal ini diperlukan agar fitur 3D aktif 
pada sistem Linux Anda. 

Contoh-contoh penampilan desktop menawan dari Xgl/AIGLX 
sudah pernah kami ditampilkan pada InfoLINUX edisi terdahulu. 
Demikian juga langkah-langkah instalasinya. 

Sampai di sini dulu pengenalan desktop Linux. Mudah-mudahan 


pada edisi-edisi mendatang kita akan membahas pembedahan lebih 
lanjut pada desktop GNOME atau bahkan membahas desktop-desk- 
top lainnya. Tunggu saja! A 


E. Wiryadi Salim [wiryadi@infolinux.co.id] 


Window Preferences 


BB Administration > 


$ Hep 


Desktop Background 
89 About GNOME ” eee 


& Desktop Effects 
6B avout Fedora 
®© File Management 


Ag Fonts 


@ Keyboard 


@ Lock screen 
De | Log Out wier 


Beran GP Kaypoars Shortcuts Interval before raising 


E] Menus & Toolbars 
è Mouse 
@y Network Proxy Titlebar Action 


Dp Personal Ale Sharing 


Double-click titlebar to perform this action: 


Movement Key 


To move a window, press-and-hold this key then grab the window: 


© Control 


1 Windows 
Set your window propertes| |. ..... 





“SAIS FZ 
<Alt>F1 
Print 
<Alt>Print 
Disabled 


Removable Storage 


0xa0 
Oxae 
OxbO 
Oxa2 
XF86AudioPause 
Oxa4 
0x90 


ANN. 


Blank CD and DVD Discs 


ymmand for Audio CI 





command for Data CL 


To edit a shortcut key, click on the corresponding row and 
type a new accelerator, or press backspace to clear. 


C] Raise selected windows after an interval 


a m 05 seco 


S Mount removable media when inserted 


O Browse removable media when inserted 


g Auto-open files on new drives and media 


6 Mouse 

Gq Network Proxy 

D Personal File Sharing 

EP Remote Desktop 

@ Removabie Drives and Media 
@ Screen Resolution 

D Screensaver 

Q Search & Indexing 





Menu untuk mengonfigurasi tombol-tombol shortcut keyboard. 


MJ Mount removable drives when hot-plugged 


Desktop Effects 


Desktop Effects 





O Auto-run programs on new drives and media 





a Cube 
X Close 


O Burn a CD or DVD when a blank disc is inserted 
> 
(co) A f S r “ 


nautilus --no-desktop bt | 











Pengaturan aksi terhadap drive atau media yang terhubung ke Linux. 


X Close 


Konfigurasi untuk mengaktifkan fitur Xgl/AIGLX. 





SOLUSI 


Melindungi Proses di Remote PG 
agar Tetap Berjalan 


ungkin Anda 
pernah mengalami 
terputusnya suatu 
proses aplikasi di 
PC yang sedang di remote. 
Bagaimana cara menyiasati 
agar proses aplikasi ini agar 


tetap berjalan? 


Untuk menyiasati hal ini, Anda dapat 
menggunakan suatu pogram utilities yang 
bernama GNU/Screen (Screen). Screen meru- 
pakan aplikasi yang dapat menjalankan ba- 
nyak program secara interaktif, dengan hanya 
menggunakan satu terminal saja. Suatu ses- 
sion yang telah terjadi menggunakan Screen, 
dapat kita lepas, dan sambung kembali, se- 
hingga suatu proses aplikasi dapat tetap berja- 
lan. Silakan ikuti pembahasan berikut untuk 
memperjelas penggunaan aplikasi Screen: 


Step #1: Instalasi Screen 

Aplikasi ini sudah terdapat pada banyak dis- 
tro. Bagi para pengguna distro Debian dan 
Ubuntu, aplikasi Screen dapat diinstalasi 
dengan menjalankan perintah berikut: 


# apt-get install screen 


Step #2: Cara menggunakan 
Screen 

Dengan menggunakan Screen, Anda dapat 
membuat satu atau lebih session di SSH 
terminal yang sedang Anda remote. Sebagai 
contoh, Anda dapat melakukan koneksi 
SSH ke PC yang ingin di-remote, kemudian 
jalankan aplikasi Screen untuk menciptakan 
satu atau banyak proses di SSH terminal 
tempat Anda berada. Untuk menjalankan 


48 03/2007 W INFOLINUX 





Dengan menggunakan Screen, kini Anda tidak perlu khawatir terhadap proses yang sedang berjalan di remote PC. 


Screen, cukup jalankan perintah berikut: 
$ screen 


Pada saat Anda mengetikkan aplikasi 
Screen, secara otomatis akan terbuka sebuah 
Terminal yang baru. Halaman ini, merupakan 
sebuah halaman Screen session yang baru saja 
Anda buat. Sebelum beranjak ke penggunaan 
Screen yang sesungguhnya, berikut ini ter- 
dapat beberapa perintah yang Anda butuhkan 
untuk mengontrol aplikasi Screen. 

@ Ctrlac 

Berfungsi untuk membuat sebuah screen 

session yang baru. 
@ Ctrlandan Ctrlap 

Berfungsi untuk berpindah ke next screen 

session dan previous screen session. 
@ Ctrlad 

Berfungsi untuk memisahkan terminal 

dari screen session (tanpa mematikan 


proses yang terdapat dalam session). 


Untuk keluar dari screen session di mana 
semua pekerjaan telah selesai, Anda dapat 
menjalankan perintah berikut: 
$ exit 


Sekarang kita akan melanjutkan bahasan 
mengenai penggunaan Screen. Masih dari se- 


ssion Screen yang tadi sudah Anda buat, coba 
jalankan perintah top. 


$ top 


Saat aplikasi top berjalan dalam session 
Screen, tekan tombol Ctrl a d untuk memisah- 
kan dari session Screen. Anda dapat melihat 
daftar Screen session yang sedang berjalan 
dengan mengetikkan perintah berikut: 
$ screen -1s 
There is a screen on: 


13964.pts-®.web (Attached) 
1 Socket in /tmp/screens/S-root. 


Untuk dapat masuk kembali ke session 
Screen yang sedang menjalankan aplikasi top 
tadi, Anda dapat menjalankan perintah: 
$ screen -r 


Atau jika terdapat lebih dari satu session 
Screen, Anda dapat menjalankan salah satu 
Screen dengan menjalankan perintah: 
$ screen -r <nama-screen> 


misal : screen -r 13964.pts-@.web 


Demikian penjelasan singkat tentang 
Screen. Silakan dicoba menjalankan aplikasi 
lainnya dalam session Screen. 4) 

Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 


KOMUNITAS 


AWALI Merilis Distro LIGOS 


alah satu komunitas Linux di dunia warnet, Aso- 
siasi Warnet Linux dan Open Source (www.awali. 
org), telah merilis distro Linux LiGOS. Distro ini 
berbasis Linux Slackware dengan menggabungkan 
kemampuan Slackware, Zenwalk, dan VectorLinux. 
Distro ini lebih ditekankan untuk digunakan di 
Warnet karena paket yang digunakan lebih mengarah 
ke aplikasi Internet. Namun tidak ada masalah bila 
digunakan untuk aplikasi perkantoran dan lainnya. 
LiGOS cukup ringan dan dapat berjalan di kom- 
puter dengan spesifikasi rendah, karena memang 
distro ini diarahkan untuk komputer dengan spesifi- 
kasi medium ke bawah. LiGOS dicoba di komputer 
sekelas Pentium II AMD k6-2 300 dengan memory 
64 MB masih berjalan baik, walaupun beberapa apli- 
kasi seperti OpenOffice cukup berat jalannya. 
Program yang disertakan dalam LiGOS versi 
2 antara lain Kernel 2.6.18, Xorg 7.1.1, Open- 
Office.org 2.1, Gimpshop 2.2.11, Firefox 2, Gaim 
2.0beta5, GyachEnhanced 1.0.7, Adobe Acro- 
bat 7.08, X-Chat, serta beberapa aplikasi tamba- 
han di folder extra, seperti kernel-source, scribus, 
inkspace, graveman, dan banyak lagi lainnya. 


Ikon dan desktop dibuat sedemikian rupa sehingga 
memudahkan pengguna yang baru melakukan mi- 
grasi dari Windows karena sangat mirip dengan 
tampilan Windows. Menurut pengembangnya, An- 
jar Hardiena, meskipun tampilan distro ini sangat 
mirip dengan Windows namun tidak mengambil 
gambar atau file dari Windows. 

“Distro LiGOS ini saya distribusikan dengan li- 
sensi GPL, artinya siapa pun bebas menggunakan, 
menyebarluaskan, dan mempelajari atau mengem- 
bangkan ulang, kecuali beberapa paket yang memang 
dari sananya berlisensi tidak GPL seperti Acrobat 
Redaer dan beberapa paket lainnya,’ ungkap Anjar. 
Beberapa masalah yang mungkin terjadi pada saat 
instalasi dijelaskan dalam file Readme.txt. Sebagian 
besar masalah yang muncul itu karena kekurang- 
sempurnaan distro dalam mendeteksi hardware. 
Contoh pesan kesalahan yang kerap muncul pada 
saat instalasi adalah masalah dalam deteksi refresh 
rate monitor. Untuk mengetahui lebih jauh dis- 
tro LiGOS ini, silakan kontak Anjar melalui email 
ahardiena@telkom.net atau website www.ahardiena. 


uni.cc. Arus 


Komunitas Linux/FOSS Bertemu di Depok 


ara aktivis dari beberapa komunitas Linux dan 
FOSS (Free/Open Source Software) yang tinggal 
di sekitar Jadebotabek dan Bandung bertemu 
di Depok, Sabtu 3 Februari 2007. Pertemuan yang 
dihadiri oleh 18 aktivis Linux/FOSS ini diprakarsai 
Harry Sufehmi dari komunitas Ubuntu Indonesia. 
Rusmanto dari InfoLINUX dan YPLI (Yayasan Peng- 
gerak Linux Indonesia) bertindak sebagai moderator. 
Pertemuan ini bertujuan untuk saling berbagi 
pengalaman dalam menggunakan Linux/FOSS dan 
melakukan konsolidasi berbagai komunitas yang 
ada. Meskipun tidak secara formal mewakili lembaga 
atau organisasinya, semua peserta mengenalkan diri 
dan komunitasnya. Organisasi asal para peserta ini 
antara lain asosiasi warnet, komunitas multimedia, 
PHP User Group, komunitas OpenBSD, KPLI Ja- 
karta, KPLI Bogor, KPLI Bandung, komunitas Linux 
Cidepoks, serta beberapa perusahaan pengembang, 
penyedia dukungan teknis, dan lembaga pelatihan. 
Selain membahas perkembangan terakhir MoU 
pemerintah dengan Microsoft, para seperta sepakat 
melakukan konsolidasi dalam memberikan dukungan 
kepada pemerintah agar lebih memilih menggunakan 


50 03/2007 © INFOLINUX 


Linux/FOSS daripada software proprietary. Peserta per- 
temuan juga sepakat memberi saran kepada pemerin- 
tah agar membatalkan MoU demi penghematan devisa 
dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri. 

Beberapa kegiatan yang akan dijalankan sebagai 
tindak lanjut pertemuan ini adalah pembuatan web- 
site yang antara lain berisi studi kasus dan testimony 
perusahaan yang telah berhasil migrasi ke Linux/ 
FOSS, pembentukan tim penulis untuk media mas- 
sa, dan pembentukan tim pembicara atau nara sum- 
ber untuk berbagai seminar dan kegiatan advokasi 
lainnya. ARus 


Pertemuan komunitas Linux-FOSS di Depok. 





www.infolinux.web.id 





Daftar KPLI yang 
Diketahui Saat Ini 


Bali 

BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

BULUX 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 


Maling (MAlang LINux user Group) 


Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://kpli.ict-tangerang.net 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 


TUTORIAL KERNEL 





Perhatikanlah menu boot loader Anda. 
Apakah Anda melihat beberapa entri yang 
merujuk kepada root filesistem yang sama, 
namun dengan kernel atau parameter yang 
mungkin berbeda? Apakah Anda melihat 
entri yang mengandung istilah safe settings, 
failsafe, atau semacam itu? 

Itulah hebatnya Linux. Dengan meng- 
gunakan kernel yang berbeda, kinerja 
sistem atau fitur sistem bisa jauh sekali ber- 
beda. Bahkan, dengan menggunakan kernel 
yang sama, namun dengan parameter yang 
berbeda, kinerja sistem juga bisa berbeda. 

Kernel sendiri mengerti beberapa pa- 
rameter, sehingga beberapa parameter 
tersebut mungkin dengan mudah Anda 
temukan pada beberapa instalasi distro 
Linux. Namun, beberapa parameter rupa- 
nya unik sendiri dan tidak ditemukan 
pada distro lainnya. Ya, beberapa distri- 
busi menerapkan parameter sendiri, yang 
mungkin hanya dimengerti oleh distribusi 
itu sendiri. 

Di tulisan ini, kita akan membahas 
beberapa isu seputar parameter kernel, 
termasuk beberapa parameter yang spe- 
sial terhadap kernel. Kemudian, kita akan 
membahas bagaimana cara menangani 
sendiri parameter kernel. Dan tak lupa, 
kita akan membahas beberapa ide yang 
dapat diwujudkan dengan bantuan para- 
meter kernel tersebut. 

Tulisan ini dibangun di atas sistem open- 
SUSE 10.2, namun secara umum harusnya 


bisa diterapkan pada sistem lainnya. 


52 03/2007 @ INFOLINUX 


Sekilas parameter kernel 
Ketika kita menggunakan boot loader GRUB 
misalnya, kita akan menjumpai satu blok 
menu entry seperti contoh berikut: 
title openSUSE 19.2 (hdal) 

root (hdg,8) 

kernel /boot/vmlinuz- 
2.6.18.2-34-default root=/dev/hdal 
vga=0x317 maxcpus-9 resume=/ 
dev/hda5 splash=verbose showopts 

initrd /boot/initrd- 
2.6.18.2-34-default 


Perhatikanlah baris kernel: 
kernel /boot/vml inuz- 
2.6.18.2-34-default root=/dev/hdal 
vga=0x317 maxcpus-9 resume=/ 


dev/hda5 splash=verbose showopts 


Berikut ini adalah analisis dari perintah 
tersebut: 

@ Kernel yang digunakan dalam tulisan ini 
adalah kernel yang disimpan sebagai file: 
/boot/vmlinuz-2.6.18.2-34-default. 

@ Parameter yang diberikan kepada kernel 
adalah: 

@ root=/dev/hdal. 

@ vga-0x317. 

@ maxcpus=0. 

@ resume-/dev/hdab. 

@ splash=verbose. 

@ showopts. 


Ketika sistem selesai melakukan boot- 


ing, semua parameter tersebut masih di- 


ernel Linux dapat menerima sejumlah parameter yang dapat mempengaruhi cara kerja 
kernel secara keseluruhan. Berbagai distro juga menerapkan aturan sendiri dalam 
menggunakan parameter kernel, yang juga dapat digunakan untuk mengatur sistem. 


Tulisan ini akan membahas beberapa isu seputar parameter kernel. 


simpan oleh kernel di /proc filesistem, 
tepatnya di file cmdline. Berikut ini adalah 
contoh /proc/cmdline di sistem penulis: 
root=/dev/hdal vga=@x31/ 

maxcpus-9 resume-/dev/hda5 


splash=verbose showopts 


Bisa kita lihat bahwa isi file /proc/cmd- 
line sepenuhnya berisikan parameter seperti 
yang dituliskan pada entry menu GRUB. 

Sekarang sebagai percobaan pertama, 
penulis akan melakukan perubahan dengan 
menambahkan beberapa parameter, se- 
hingga definisi menu entry GRUB penulis 
menjadi: 
title openSUSE 19.2 (hdal) 

root (hdg, ø) 

kernel /boot/vmlinuz- 
2.6.18.2-34-default root=/dev/hdal 
vga=0x317 maxcpus-9 resume=/ 
dev/hda5 splash=verbose showopts 
timezone-gmtt/ ip-192.168.0.103 
netmask-255.255.255.9 
play song-yes play. video-no 
password=yes 

initrd /boot/initrd- 
2.6.18.2-34-default 


Booting dapat dilakukan dengan sukses 
tanpa masalah berarti, namun juga tanpa 
perbedaan yang berarti. Satu-satunya yang 
berbeda hanyalah isi dari /proc/cmdline: 
root=/dev/hdal vga=@x31/ 
maxcpus-9 resume-/dev/hda5 
splash=verbose showopts 


www.infolinux.web.id 


timezone-gmtt/ 1p-192.168.0.103 
netmask-255.255.255.0 

play song-yes play. video-no 
password=yes 


Sekarang, sebagai percobaan kedua, 
penulis menambahkan parameter tertentu, 
sehingga definisi menu entry GRUB penulis 
menjadi: 
title openSUSE 10.2 (hdal) 

root (hdg, ø) 

kernel /boot/vmlinuz- 
2.6.18.2-34-default root-/dev/hdal 
vga=0x317 maxcpus-9 resume=/ 
dev/hda5 splash=verbose showopts 
timezone-gmtt/ 1p-192.168.0.103 
netmask=255.255.255.9 
play_song=yes play_video=no 
password=yes 3 

initrd /boot/initrd- 
2.6.18.2-34-default 


Dengan menambahkan angka 3 di be- 
lakang command kernel, penulis dibawa ke 
runlevel 3, yang mana, di openSUSE 10.2, 
adalah modus teks multi user dilengkapi ja- 
ringan. X tidak dinyalakan. Dan, tentu saja, 
/proc/cmdline penulis juga ikut berubah: 
root=/dev/hdal vga=@x31/ 
maxcpus-9 resume-/dev/hda5 
splash=verbose showopts 
timezone-gmtt/ 1p-192.168.0.103 
netmask-255.255.255.9 
play song-yes play. video-no 
password=yes 3 


Kemudian, sebagai percobaan ketiga, 
penulis kembali memodifikasi parameter 
kernel, sehingga definisi menu entry GRUB 
penulis menjadi: 
title openSUSE 19.2 (hdal) 

root (hd9,9) 

kernel /boot/vmlinuz- 
2.6.18.2-34-default root-/dev/hdal 
vga=0x317 maxcpus-9 resume=/ 
dev/hda5 splash=verbose showopts 
timezone-gmtt/ 1p-192.168.0.103 
netmask-255.255.255.0 
play song-yes play. video-no 
password=yes init=/bin/sh 

initrd /boot/initrd- 
2.6.18.2-34-default 


Dengan memberikan parameter init=/bin/ 


sh, penulis bahkan tidak dibawa ke sistem. / 


www.infolinux.web.id 


proc bahkan tidak di-mount. Apa yang penulis 

jumpai adalah sebuah prompt shell bash. 
Dari tiga percobaan ini, kita bisa me- 

nyimpulkan beberapa hal berikut: 

@ Parameter kernel bisa mempengaruhi 
cara kerja sistem secara keseluruhan. 

@ Ada parameter yang dimengerti oleh 
kernel dan distribusi. 

@ Kita bisa memberikan parameter sendiri, 
dan apabila tidak dikenal, maka akan 
tetap disimpan pada /proc/cmdline, na- 
mun tidak akan diproses oleh siapapun. 


Sebagai catatan, parameter kernel tidak 
harus dituliskan secara kaku di definisi menu 
bootloader, namun apabila boot loader yang 
Anda gunakan mendukung, bisa pula diberi- 
kan secara on the fly pada saat boot. 

Setelah ini, kita akan melihat beberapa 
parameter yang dimengerti oleh kernel be- 


serta penjelasan secara umum. 


Contoh parameter kernel 

Berikut ini adalah beberapa contoh para- 
meter yang dimengerti oleh kernel. Be- 
berapa dari contoh tersebut hanya dapat 
diterapkan apabila fitur yang bersangkutan 
didukung di kernel dan, apabila berkaitan 
dengan hardware, hanya dapat diterapkan 
apabila didukung di kernel dan hardware 
tersedia. Beberapa parameter juga hanya 
tersedia pada arsitektur tertentu. 


acpi 
Mengatur ACPI (Advanced Configuration and 
Power Interface). Parameter diberikan dalam 


format: 


acpi=<FORMAT> 


<FORMAT> dapat diisikan dengan: 

@ force: enable acpi apabila nilai default 
adalah off. 

@ off: disable acpi apabila nilai default 
adalah on. 

@ noirq: tidak mempergunakan acpi untuk 
IRQ routing. 

@ ht: menjalankan acpi untuk mengenable 
HyperThreading. 

@ strict: lebih kurang toleran terhadap 
platform yang tidak menuruti standar 
ACPI dengan baik. 


apm 
Mengatur APM (Advanced Power Manage- 
ment). Parameter diberikan dalam format: 


TUTORIAL KERNEL 


apm=<FORMAT> 


<FORMAT> dapat diisikan dengan: 

@ on: enable apm. 

@ off: disable apm. 

@ [no-Jallow[-_Jints: mengijinkan inter- 
rupt sepanjang bios call. 

@ Ino-|brokenl- Ipsr: bios memiliki call 
GetPowerStatus yang bermasalah. 

@ Ino-Jrealmodel- Ipowerl- Joff: pindah 
ke modus real sebelum poweroff. 

@ [no-]debug: menyimpan pesan debug. 

@ [no-]power|-_loff: power off pada saat 
shutdown. 

@ (no-Jsmp : menggunakan apm pada me- 
sin smp. 

@ bouncel-_linterval=<n>. 

@ idle[-_|threshold=<n>. 

@ idle[-_]period=<n>. 


console 

Mengatur tentang output console. Para- 
meter diberikan dalam format: 
console-SFORMAT5 


<FORMAT> dapat diisikan dengan: 

@ tty<n>: mempergunakan virtual console 
<m>. 

@ ttyS<n>|,options]: mempergunakan se- 
rial port tertentu. 

@ ttyUSBOI,options|. 

@ uart,io,<addr>|,options]. 

@ uart,mmio,<addr>[,options]. 


ide 

Mengatur (E)IDE subsystem. Parameter di- 
berikan dalam format: 

ide=<FORMAT> 


idex=<FORMAT>, dimana x adalah a 

sampai h, sebagai contoh hda. 
hdx=<FORMAT>, dimana x adalah 0 

sampai 3, sebagai contoh idel. 
Contoh kombinasi yang didukung: 

@ hdx=noprobe: tidak melakukan probing, 
walau drive mungkin tersedia. 

@ hdx=none: drive tidak tersedia, abaikan 
cmos dan jangan melakukan probing. 

@ hdx=nowerr: abaikan bit WRERR STAT 
pada drive. 

@ hdx-cdrom: drive tersedia dan merupa- 
kan cdrom. 

@ hdx=cyl,head,sect: 
geometry tertentu. 


menspesifikasikan 


@ hdx-remap: memetakan ulang akses 


INFOLINUX = 03/2007 53 


TUTORIAL KERNEL 


sektor 0 ke sektor 1. 

@ hdx-remap63: memetakan ulang drive: 
tambahkan 63 ke jumlah sektor. 

@ hdx-autotune: autotuning. 

@ hdx-swapdata atau hdx-bswap: apa- 
bila drive adalah disk, operasi byte swap 
semua data dilakukan. 

@ hdx=scsi:. 


idebus-xx: memberitahu PCI bus speed 


idex-noprobe: jangan mencoba akses/ 
menggunakan interface ini. 

idex=base:. 

idex=base, ctl. 

idex-base,ctl,irg. 

idex=autotune. 

idex=noautotune. 

idex=serialize. 


idex=four. 


idex=reset: reset interface setelah prob- 
ing dilakukan. 


idex=dma: gunakan DMA apabila me- 
mungkinkan. 

idex=ata66. 

@ ide=reverse. 

@ ide=nodma: disable DMA untuk IDE 
subsystem. 


init 

Mengatur binary init (default: /sbin/init). 
Parameter diberikan dalam format: 

ini t=<FORMAT> 


<FORMAT> dapat diisikan dengan full 
path ke init yang diinginkan. 


initrd 

Menspesifikasikan lokasi image initial ram- 
disk. Parameter diberikan dalam format: 
initrd=<FORMAT> 


<FORMAT> dapat diisikan dengan full 
path ke image init ramdisk 


loglevel 

Mengatur loglevel. Parameter diberikan 
dalam format: 

loglevel=<FORMAT> 


<FORMAT> dapat diisikan dengan: 

@ 0 (KERN_EMERG): sistem tidak dapat 
dipergunakan. 

@ 1 (KERN ALERT): aksi tertentu harus 
dilakukan secepatnya. 

@ 2 (KERN CRIT): kondisi kritis. 

@ 3 (KERN ERR): kondisi error. 


54 03/2007 E INFOLINUX 


@ 4(KERN_WARNING): kondisi warning. 

@ 5 (KERN_NOTICE): normal namun sig- 
nifikan. 

@ 6 (KERN INFO): informasional. 

@ 7 (KERN_DEBUG): level debug. 


max. loop 
Mengatur jumlah loop device. Parameter 
diberikan dalam format: 


max 100p-SFORMAT-5 


<FORMAT> dapat diisikan dengan ang- 
ka 1 sampai 256. 


maxcpus 

Pada sistem SMP, jumlah prosesor yang 
dipergunakan kernel. Parameter diberikan 
dalam format: 


maxcpus=<FORMAT> 


mem 

Memaksa kernel untuk mempergunakan 
sejumlah memory tertentu. Parameter di- 
berikan dalam format: 

mem=<FORMAT> 


<FORMAT> dapat diisikan dengan ang- 
ka dan satuan K/M/G 


nousb 
Digunakan untuk men-disable USB sub- 
system. Parameter diberikan dalam format: 
nousb 


pci 
Mengatur PCI. Parameter diberikan dalam 


format: 


pci=<FORMAT>[,option...] 


<FORMAT> dapat diisikan dengan: 

@ off: tidak melakukan probing pada PCI 
bus. 

@ bios: menggunakan bios, tidak meng- 
akses hardware secara langsung. 

@ nobios: tidak menggunakan bios. 

@ confl: memaksa menggunakan PCI Con- 
figuration Mechanism 1. 

@ conf2: memaksa menggunakan PCI Con- 
figuration Mechanism 2. 

@ nommconf: tidak menggunakan 

MMCONFIG untuk konfigurasi PCI. 

nomsi. 

nosort. 


biosirq. 


rom: mengassign address space untuk 


expansion ROM. 
irqmask=0xMMMM. 
pirgaddr-0xAAAAA. 
lastbus-N. 
assign-busses. 
usepirgmask. 


noacpi: tidak menggunakan ACPI untuk 
IRO routing. 
@ routeirg. 


@ firmware. 


ramdisk size 

Mengatur ukuran RAM disk. Parameter di- 
berikan dalam format: 
ramdisk_size=<FORMAT> 


<FORMAT> dapat diisikan dengan ang- 
ka dalam satuan KB. 


resume 

mengatur partisi untuk software suspend 

(CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND). 
Parameter diberikan dalam format: 

resume=<FORMAT> 


<FORMAT> dapat diisikan dengan par- 


tisi (umumnya swap). 


root 

Mengatur root filesystem. Parameter diberi- 
kan dalam format: 

root=<FORMAT> 


<FORMAT> dapat diisikan dengan par- 
tisi root filesystem 


S 


Menjalankan init dalam modus single. Pa- 
rameter diberikan dalam format: 
S 


Parameter yang kita bahas di sini hanya- 
lah sebagian dari total keseluruhan yang 
dikenal oleh kernel. Untuk pembahasan 
parameter kernel selengkapnya, lihatlah 
Documentation/kernel-parameters.txt di 
tree source code kernel. 

Sebagai catatan, beberapa parameter, 
terutama yang berhubungan dengan hard- 
ware, harus diberikan dengan berhati-hati. 
Kesalahan pemberian parameter bisa me- 
nyebabkan terjadinya masalah. 


Menangani parameter sendiri 


Untuk menangani parameter milik kita 


www.infolinux.web.id 


sendiri (bukan parameter untuk kernel, bu- 

kan pula milik distro), kita bisa mengguna- 

kan beberapa cara berikut: 

@ Mengintegrasikan dengan servis sistem 
operasi. Sebagai contoh, katakanlah kita 
memiliki parameter custom_ip_addr 
yang ditujukan untuk mengatur IP lang- 
sung dari boot, maka penggantian terse- 
but bisa dilakukan oleh servis network- 
ing. Namun, hal ini bukanlah cara yang 
sederhana, karena jadinya, mungkin kita 
harus mengubah cukup banyak servis. 
Bagi Anda yang membangun distribusi 
Linux, cara ini bisa dianggap sebagai 
cara terbaik. Apabila dibutuhkan, kita 
bisa pula membuat servis-servis sendiri. 

@ Menggunakan satu servis terpisah untuk 
menangani parameter. Idenya adalah, 
semua parameter custom milik kita akan 
diproses di satu servis terpisah. Relatif 
sederhana untuk diimplementasikan, 
namun memiliki kekurangan, di antara- 
nya masalah dependency modul kernel 
dan masalah prioritas eksekusi servis. 
Misal: kita ingin mengatur IP, namun 
modul kernel untuk kartu jaringan be- 
lum diaktifkan. Dalam bentuk seder- 
hana, cara ini bisa digunakan, misalnya 
dengan memroses parameter kernel 
pada local service yang disediakan. 

@ Menggunakan aplikasi nonservis. Para- 
meter kernel diproses oleh aplikasi ter- 
pisah yang dijalankan secara manual oleh 
user. Cara ini sepertinya kurang seru dan 
keren karena adanya intervensi user. Ke- 
tika kita ingin mengubah IP langsung 
misalnya dengan parameter custom ip 
addr, maka kita tidak ingin melakukan- 
nya secara manual (misal: dengan me- 
manggil custom kernel param handler 
—param custom. ip. addr). 


Tulisan ini akan menggunakan cara yang 
ketiga untuk kesederhanaan. Bagi Anda 
yang tertarik, Anda bisa mempergunakan 
cara mana pun yang dirasa paling cocok 
(sesuaikanlah dengan sistem Anda). 


Contoh 1: memproses kernel parame- 
ter 

Untuk memproses kernel parameter, de- 
ngan tujuan untuk mengetahui apa saja 
yang diberikan oleh user dan aksi apa yang 
harus dijalankan, kita bisa membuat shell 
script sederhana yang untuk saat ini, bisa 


www.infolinux.web.id 


dijalankan secara manual (non servis). 
Sebagai contoh, kita akan membuat se- 

buah shell script custom. kernel param.sh, 

dengan source code berikut: 

#!/bin/sh 


CMDLINE=/proc/cmdline 


echo “Detected kernel parameter:” 
for i in “cat $CMDLINE” 


do 
echo $i 
done 


Berikanlah hak akses executable dengan 
perintah: 


$ chmod +x custom kernel param.sh 


Isi file /proc/cmdline yang diproses: 
root=/dev/hdal vga=@x31/ 
maxcpus-9 resume-/dev/hda5 
splash=verbose showopts 
timezone-gmtt/ 1p-192.168.0.103 
netmask-255.255.255.0 
play song-yes play. video-no 
password=yes 


Contoh output: 
$ ./custom kernel param.sh 


Detected kernel parameter: 
root-/dev/hdal 
vga-9x317 
maxcpus-9 
resume=/dev/hdabd 
splash=verbose 
showopts 
timezone-gmtt/ 
1p-192.168.9.103 
netmask=255.255.255.0 
play_song=yes 
play_video=no 
password=yes 


Dari output tersebut, kita bisa melihat 
parameter-parameter apa saja yang diberi- 
kan pada kernel. Dengan demikian, kita bisa 
dengan bebas “menyaring” parameter mana 
saja yang akan kita proses. 

Sebagai contoh, parameter yang akan 
kita proses adalah parameter yang diawali 
dengan custom. 

Mari kita buat custom kernel param2. 
sh: 

#!/bin/sh 


TUTORIAL KERNEL 


Red Hat 
Subscription 





GudangLinux 


Migration Center 
www.gudanglinux.com/redhat 
T: (021) 57934060 F: 57935557 


INFOLINUX = 03/2007 55 


TUTORIAL KERNEL 


CMDLINE=/proc/cmdline 


echo “Detected kernel parameter:” 
for i in “cat $CMDLINE” 


do 
PREF= echo $i | cut -d 
-f1' 
if | “$PREF” = “custom” | 
then 
PARAM- “echo $i | 
cut -d= -f1` 
VALUE=`echo $i | 
cut -d= -f2` 
echo $PARAM, 
$VALUE 
fi 
done 


Berikanlah hak akses executable dengan 
perintah: 


$ chmod +x custom_kernel_param2.sh 


Isi file /proc/cmdline yang diproses: 
root=/dev/hdal vga=@x31/7 
maxcpus-9 resume=/dev/hdad 
splash=verbose showopts custom_ 
net dev-wlan@ custom net 
addr=192.168.0.104 


Contoh output: 
$ ./custom_kernel_param2.sh 


Detected kernel parameter: 
custom net dev, wlan9 
custom net addr, 192.168.0.104 


Dari output tersebut, kita bisa melihat 
bahwa kita hanya menyaring parameter 
yang kita inginkan. 


Contoh 2: mengganti IP secara 
otomatis 
Di dalam contoh ini, kita akan mengganti 
IP device tertentu secara otomatis apabila 
parameter custom net dev (device) dan 
custom net addr (IP address) diberikan. 
Sebagai catatan, contoh ini kita buat 
di dalam aplikasi yang dijalankan secara 
manual. Di dalam kehidupan nyata, Anda 
mungkin lebih senang penggantian IP ini 
dijalankan secara otomatis dengan servis 
sistem. Hanya, pastikan driver device yang 
ingin diset sudah di-load dan setelah servis 


56 03/2007 @ INFOLINUX 


ini dijalankan, tidak ada servis lainnya yang 
akan meng-override IP address yang telah 
diset. 

Kita akan mempergunakan shell script 
custom. kernel param. net.sh: 
#!/bin/sh 


CMDLINE=/proc/cmdline 


for i in “cat $CMDLINE” 


do 
PREF= echo $i | cut -d 
-f1` 
if | “$PREF” = “custom” | 
then 
PARAM=`echo $i | 
cut -d= -f1` 
VALUE=`echo $i | 
cut -d= -f2` 
if L “$PARAM” = 
“custom_net_dev” ] 
then 
CUSTOM_ 
NET_DEV=$VALUE 
fi 
if [ “$PARAM” = 
“custom_net_addr” ] 
then 
CUSTOM_ 
NET_ADDR=$VALUE 
fi 
fi 
done 
if [ ! -z “$CUSTOM_NET_DEV” ] 
then 


echo “Parameter custom_ 
net_dev is set.” 
if [ ! -z “CUSTOM NET 
ADDR” ] 
then 
echo “Parameter 
custom_net_addr is set.” 


echo -n “Changing 
IP address for $CUSTOM_NET_DEV to 
$CUSTOM_NET_ADDR, “ 

ifconfig $CUSTOM_ 


NET_DEV $CUSTOM_NET_ADDR up 
echo “Done.” 


fi 


fi 


Berikanlah hak akses executable dengan 
perintah: 
$ chmod +x custom kernel param 
net.sh 


Isi file /proc/cmdline yang diproses: 
root-/dev/hdal vga=@x31/7 
maxcpus-9 resume=/dev/hda5 
splash=verbose showopts custom 
net dev-wlan9 custom net 
addr-192.168.9.108 


Contoh output: 

# ./custom kernel param net.sh 
Parameter custom net dev is set. 
Parameter custom net addr is set. 
Changing IP address for wlan9 to 
192.168.0.108, Done. 


Contoh-contoh lainnya 

Selain contoh-contoh ini, Anda selalu bisa 

melakukan hal-hal lainnya seperti: 

@ Mematikan servis yang dirasa tidak 
perlu. Dengan demikian, Anda hanya 
melakukannya secara temporer. Me- 
mang ada runlevel yang sudah dapat 
memenuhi kebutuhan ini, namun, 

Contoh 


parameter kernel yang bisa diberikan 


terkadang kurang fleksibel. 


misalnya: custom service disable-servi 
s1,servis2,servis3. Hanya, pastikan Anda 
melakukannya dalam timing yang tepat. 
Jalan pula servisl belum dijalankan, 
namun Anda sudah men-disable-nya. 
Setelah itu, pada akhir booting, rupanya 
servis1 baru dijalankan. 

@ Menjalankan aplikasi tertentu, secara 
langsung, tanpa harus login terlebih da- 
hulu. Sebagai contoh, Anda bisa memros- 
es parameter custom. direct app-/path/ 
ke/app dan begitu sampai waktunya, 
/path/ke/app akan dijalankan. Apabila 
diperlukan, X mungkin akan dijalankan. 
Setelah /path/ke/app dijalankan, sistem 
secara opsional bisa dimatikan. 


Sistem Linux yang fleksibel menjadi- 
kan kita banyak sekali kesempatan untuk 
melakukan eksplorasi dan kemudian me- 
nyesuaikannya dengan kebutuhan kita. 
Sampai di sini dulu pembahasan kita. 
Selamat mencoba! Ô 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL BERYL 


Desktop 30 dengan Beryl 








Untuk menggunakan semua fitur Beryl 
pada KDE dengan chipset GPU Nvidia dan 
ATI, Anda terlebih dahulu harus mengins- 
tal driver Nvidia atau ATI. Dengan driver 
tersebut, Open GL pada sistem Anda telah 
diaktifkan. Beryl pada artikel ini menggu- 
nakan versi 0.1.5. Mengingat roadmap de- 
velopment Beryl sangat cepat, sebisa mung- 
kin gunakan versi Beryl yang paling baru. 


Instalasi Beryl 

Beryl menyediakan kurang lebih 10 pa- 

ket dalam bentuk source yang dapat diinstal 

semua, namun sebagian ada yang opsional. 

Semua paket itu dapat di-download dari 

http://www.beryil-project.org. Berikut ini 

nama-nama paketnya. Empat paket terakhir 

adalah themes yang disebut juga sebagai 

window decorator. 

Beryl Core. 

Beryl Manager. 

Beryl Setting. 

Beryl Plugins. 

Beryl Dbus (optional). 

Beryl Mesa (optional). 

Aquamarine (KWin Themes 

KDE)-(optional). 

8. Heliodor (Metacity Themes 
Gnome)-Optional. 

9. Emerald (Beryl Themes). 

10.Emerald Themes. 


oS a un 


untuk 


untuk 


Pengguna distro seperti RedHat, Fe- 
dora, OpenSuse, atau Mandriva dapat meng- 
gunakan paket RPM. Sedangkan, pengguna 


www.infolinux.web.id 


distro Debian, Ubuntu/Kubuntu, atau tu- 
runan Debian lainnya dapat menggunakan 
paket DEB. Artikel ini akan menguraikan 
langkah installasi Beryl menggunakan source. 
Proses instalasi paket Beryl (RPM, DEB, 
atau source) harus berurutan dari Beryl 
Core, Beryl Manager, Beryl Setting, Beryl 
Plugins, Emerald, dan Emerald Themes. 
Karena pada topik pembahasan kali ini 
menggunakan desktop KDE, maka dapat 
pula menginstal paket Aquamarine. Eme- 
rald merupakan window decorator default 
yang telah di-develop untuk Beryl, yang 
mendukung fitur full tranparency. 


Berikut langkah demi langkah meng- 
instalasi tiap-tiap paket Beryl: 
1. Ekstrak paket beryl-core-0.1.5.tar.bz2 
$tar xvfj beryl-core- 
D.l.5.tar.bz? 


2. Pindah ke dalam direktory beryl-core 
$cd beryl-core 


3. Jalankan script konfigurasi 


$./configure --prefix=/usr 


4. Kompilasi beryl-core 
$make 


5. Install paket beryl-core 
$su -c “make install” 


password : *** 


Install satu per satu paket lainnya se- 


elagi menunggu diluncurkannya KDE 4 yang membawa banyak fitur dan kemudahan, 
kini Beryl hadir melengkapi KDE yang telah ada dengan sentuhan yang beda. Dengan 
menggunakan Beryl, kini desktop KDE dapat tampil lebih indah dan menawan disertai 


efek-efek yang cantik seperti animasi dan navigasi 3D pada viewport. 


suai urutan di atas dengan cara yang sama. 
Setelah berhasil menginstal paket Beryl, 
lanjutkan dengan mengonfigurasi Xserver. 
Edit file xorg.conf dengan editor kesayangan 
Anda dan tambahkan parameter berikut 
pada file /etc/X11/xorg.conf. 

Section “device” 


Option “DisableGLXRootClipping” 


“true” 


Option “BackStoring” “True” 
EndSection 


Section “screen” 


Option “AddARGBGLXVisuals” “True” 


EndSection 


Section “Extensions” 


Option “Composite” “Enable” 


Option “RENDER” “Enable” 
EndSection 


Jika Anda yang menggunakan distro 
Mandriva, ganti opsi “True” dengan “1”. 
Kemudian simpan file xorg.conf. Lebih 
mudahnya setelah mengedit file xorg.conf 
restart komputer Anda. 

Setelah me-restart komputer, login kem- 
bali pada KDE dan jalankan Beryl manager 


INFOLINUX ® 03/2007 57 


TUTORIAL BERYL 


pada terminal atau konsole. 
$beryl-manager 


Pada panel desktop akan terdapat icon 
Beryl berupa diamond (berlian) merah dan 
Anda akan mendapatkan splash Beryl pada 
layar monitor. Kini Beryl telah berjalan. 
Cobalah untuk menggeser salah satu jendela 
aplikasi Anda. Efek saat memindah jendela 


begitu menarik, bukan? 


Emerald Themes Manager 
Perhatikan pada Window Title Bar. Win- 
dow Decorator KDE (KWin) digantikan 
oleh Window Decorator 
Beryl (Emerald). Untuk 
mengganti themes Em- 
erald, klik icon Beryl di 
panel, kemudian pilih 








TIFE A. 
menu Emerald Theme Gambar 1. Menu Beryl 
pada desktop KDE. 
Manager. 
Pada saatjendela Em- 


erald Theme Manager terbuka, Anda dapat 
memilih Themes yang Anda sukai, dan Anda 
dapat pula mengatur segala konfigurasi win- 
dow decorator pada window ini. 

Tidak puas dengan themes yang terse- 
dia? Cobalah mencari Beryl Themes di 
http://www.kde-look.org yang menyediakan 
berbagai koleksi Emerald Themes atau 
Beryl Themes. 

Untuk menginstal themes yang di- 
peroleh dari Internet, tekan tombol import 
pada window Emerald Themes Manager, 
dan pilih themes Anda untuk diimpor ke 
dalam Beryl. 


Emerald Themer 0.1.3 


Themes Settings | Emeraid Settings 





Up-to-Date | Engine 
Emerald: YES (0.61) “7 





Ine: YES (0.5) 
erald- YES (0.69) 


ne: YES (0.2) 
erald: YES (0.69) 








Engine: YES (0.2) 
Emerald: YES (0.1.3) y 











Gambar 2. Emerald Themes Manager. 


Beryl Settings Manager 

Semua tingkah laku Beryl serta fitur-fitur 
yang dihadirkan ke dalam desktop KDE 
dapat diatur melalui Beryl Settings Manag- 
er. Untuk membuka Beryl Settings Manager 
dengan klik icon Beryl pada system try ke- 


58 03/2007 E INFOLINUX 








l Ra O nR OF 
> 


O| IM Raise On click 





@| 1) Audible Beli 








© 2) H Hide skip Taskbar Windows 





eo) | M Dim Unresponsive Windows 





@|| |F ignore Hints When Maximized 





Level of FSP 


8| 4) None 


@| 1) M Detect Refresh Rate 





Oo 
v 
o 
v 


OO IM Lighting 














— orig Maran O |1| Unrecirect Fullscreen Windows 





and fade cut windows when 
wmapped 





SD) aj | Sync To VBlank 


Reset Settings. |v | Protile1 | » | import | Export 





Gambar 3. Beryl Settings Manager. 


mudian pilih menu Beryl Settings Manager. 
Bereksperimenlah dengan opsi-opsi peng- 
aturan yang tersedia dalam window Beryl 
Settings Manager, sekaligus menguji se- 
berapa besar kemampuan komputer Anda 
untuk menampilkan semua fitur Beryl. 
Perlu diingat bahwa sementara ini Beryl ma- 
sih dalam tahap development. Beryl masih 
banyak menguras resource (sumber daya) 
komputer Anda. Diharapkan pada versi-ver- 
si yang akan datang performance dari Beryl 


jauh lebih baik lagi. 


Menonaktifkan Beryl 

Apabila dirasa terlalu berat dan banyak me- 
makan resource komputer saat mengguna- 
kan Beryl, Anda dapat menonaktifkan Beryl 
dan pindah ke KDE biasa dengan klik icon 
Beryl dan pilih 


Beryl Settings Manager 


menu Select Win- 


KWin (KDE Window Manager) P Adva 


dow Manager > = 
KWin (KDE Win- ae 5 


Manager if beryl crashes 








dow Manager). 





A rrr: 
Sebaliknya, Gambar4. Menu pindah window 

bila in gin kem- manager dari Beryl ke KDE. 

bali mengaktifkan 

Beryl pilih menu Select Window Manager > 


Beryl. 


Navigasi viewport 

Ada beberapa cara untuk berpindah dan me- 
lihat viewport atau desktop dengan Beryl. 
Cara paling mudah untuk berpindah view- 
port adalah menggunakan scrolling mouse. 
Dengan menggeser scroll mouse Anda, 
viewport akan berputar untuk berpindah 
dari satu viewport ke viewport yang lain 
dalam bentuk kubus. Apabila malas meng- 
gunakan mouse, gunakan tombol shortcut 
CTRL+ALT+(panah kiri/kanan) pada key- 


board untuk memutar viewport. 


3D Viewport 
Anda ingin melihat desktop Anda se- 
cara 3Dimensi? Lakukan dengan cara 





CTRL+ALT+Klik-kiri dan drag mouse Anda. 
Saat menampilkan desktop secara kubus 3 
Dimensi (3D), dengan mudah Anda dapat 
menemukan di mana desktop tempat 
bekerja. 


Gambar 5. Desktop 3 Dimensi Beryl. 


Tentu sangat sulit mengidentifikasi di 
mana letak aplikasi Anda yang berada di sisi 
cube yang lain. Akan lebih mudah apabila 
bentuk kubus tersebut berupa transparan. 
Untuk mengaktifkan fitur transparan ku- 
bus 3D, bukalah Beryl Settings Manager | 
Desktop | Desktop Cube, buka tab Trans- 
parency dan centang kotak pilihan Trans- 
parent Cube dan Active transparancy on 
top/bottom snap. 


Film Strip Viewport 

Selain melihat viewport menggunakan 
bentuk 3D, Anda dapat juga melihat se- 
perti Film Strip. Tekan CTRL+ALT+Page 
Down pada keyboard, untuk menggeser 
viewport kemudian tekan panah kanan 


atau kiri. 





Gambar 6. Film Strip dengan Beryl. 


Switcher 

Sering kali Anda memakai shortcut ALT+TAB 
untuk berpindah window, di mana style 
clasic dari switcher hanya menampilkan icon 
dan judul dari aplikasinya saja. Beryl mem- 
berikan Switcher yang jauh lebih menawan. 
Dengan fitur live preview di saat Anda 
akan berpindah window yang memainkan 
film, maka pada switcher akan ditampilkan 
thumbnail dari aplikasi film tersebut. 


www.infolinux.web.id 


Gambar 7. Tampilan untuk pindah antaraplikasi. 


Animasi Window 
Dengan menggunakan fitur Animasi win- 
dow, Anda mudah mengetahui di mana 
sebenarnya window berada pada task bar 
saat mode minimize. Baik saat minimize, 
maximize maupun menutup window, 
semua menampilkan animasi window. 

Beryl menyediakan 10 animasi window 
yang berbeda, semuanya dapat diatur me- 
lalui Beryl Settings Manager. 

Efek shade window yang sebelumnya 
juga ada pada KDE, dengan Beryl efek ani- 
masi shade window dapat diatur sesuai de- 


ngan keinginan. 


MASSER. 





a Ns “© ~ 


Gambar 8. Salah satu animasi window Beryl. 


Efek Scale 


Bisa saja Anda bingung di saat banyak apli- 
kasi yang dibuka, sedangkan pada taskbar 
juga terlalu banyak berjejer nama aplikasi 
yang terbuka. Ini bisa membuat lambat ker- 
ja kita karena harus membaca satu persatu 
nama aplikasi yang terbuka tersebut. 

Beryl menyediakan fitur efek scale se- 
perti penglihatan mata burung sehingga 
mudah untuk berpindah window aplikasi 
dengan memilih thumbnail dari aplikasi 
yang terbuka. 

Pada saat menggunakan efek scale, 
film yang diputar maupun situs web yang 
sedang loading juga dapat terus berjalan, 
sehingga memudahkan dalam mengiden- 


www.infolinux.web.id 








jalan. 





Untuk menggunakan efek scale ini, 
tekan F8 untuk melihat aplikasi yang ter- 
buka pada viewport yang terlihat. F9 un- 
tuk melihat seluruh aplikasi yang terbuka 
diseluruh viewport ke dalam viewport yang 
terlihat. 

Bila terlalu banyak aplikasi yang terbuka 
dan efek dari scale window terlalu kecil, 
gunakan klik kanan mouse untuk mem- 
perbesar window aplikasi tersebut, dan klik 
kanan kembali mouse untuk mengemba- 


likan ke scale semula. 


Efek opacify 

Efek opacify adalah efek yang membuat 
jendela dari aplikasi yang terbuka akan 
mudah teridentifikasi dengan cara me- 
nempatkan mouse pointer di atas jendela 
yang ingin Anda lihat. Sedangkan jendela 
aplikasi yang tidak berada di bawah mouse 
pointer akan menjadi transparan. Untuk 
menggunakan efek Opacify ini, terlebih 
dahulu Anda harus mengaktifkan opsi 
tersebut di dalam Beryl Settings Manager 
pada menu Accessibility dan berikan tanda 
centang pada kotak pilihan di samping opsi 
Opacify. Untuk memastikan, tekan tombol 
Refresh di bawah jendela Beryl Setting 
Manager. Sekarang cobalah untuk meng- 
gerakkan mouse pointer anda di atas jenda 
aplikasi yang telah terbuka. 


Efek tetesan air 

Sesungguhnya efek ini hanyalah sebagai 
sarana untuk bersenang-senang saja, na- 
mun sangat mengesankan bila desktop 
tempat kita berkerja bisa seperti ini. Tekan 
SHIFT+F9 untuk mengaktifkan efek tete- 
san air hujan. Efek ini tidak akan bekerja 
pada VGA Card yang tidak memiliki fitur 


TUTORIAL BERYL 


pixel shaders. 


Tips dan Trik 

Memutar video/film 

Pada saat Beryl diaktifkan, segala fitur yang 
disuguhkan begitu menawan dan memudah- 
kan penggunanya. Namun, cobalah untuk 
memutar Video/Film menggunakan Xine 
atau Mplayer, maka film akan tampak tersen- 
dat-sendat. Secara default, Xine dan Mplayer 
menggunakan “xv” atau “opengl” sebagai vid- 
eo outputnya. Agar Film yang diputar tidak 
terlihat tersendat-sendat, ubah video output 
kedua aplikasi tersebut menjadi “xshm”. Co- 
balah untuk memutar kembali film tersebut 
dengan mode video output “xshm”. 


Mengatasi masalah driver Nvidia 
Pengguna Chipset GPU Nvidia terkadang 
mendapati masalah saat Beryl diaktifkan, 
yakni window decoration tidak dapat terli- 
hat. Untuk mengatasi hal ini cobalah untuk 
mengedit file /etc/X11/xorg.conf. 
1. Cobalah untuk merubah DefaultDepth 
menjadi 24 pada section “Screen”. 
2. Hapus atau berikan tAnda “#” bila ada 
parameter dalam Section “Modules”. 
Load “dri” 
Load “GLCore” 


3. Tambahkan parameter ini pada Section 
“Modules”. 
Load “glx” 


4. Ubah pada Section “Device” yang memi- 
liki opsi Driver “nv” menjadi: 
Driver “nvidia” 


5. Tambahkan parameter ini pada Section 
“Screen”. 
Option “AddARGBGLXVisuals” 
“True” 


6. Tambahkan Section ini pada akhir file 
xorg.conf dengan 3 baris berikut: 
section “Extensions” 
Option “Composite” 
“Enable” 
EndSection 


Masih banyak fitur lain yang dibawa 
Beryl. Anda dapat melihat semua shortcut 
dari fitur-fitur yang ada, dengan mencarinya 
dalam Beryl Setting Manager. 

Teddy Widhi Laksono [teddy@suryasoft.net] 


INFOLINUX = 03/2007 59 


TUTORIAL MP3 





Penulis jelas termasuk orang yang seperti 
itu. Oleh karena itulah, artikel ini ditulis 
Pertama-tama, dalam menyimpan MP3, 
penulis mengurutkan dengan rapi berdasar- 
kan nama artisnya dan membuat folder 
sesuai nama artis. Lama kelamaan, karena 
banyaknya artis yang ada, terkadang ter- 
dapat dua folder dengan nama yang mirip, 
yang mengacu kepada artis yang sama. 

Pada awalnya, selain berdasarkan artis, 
penulis mencoba untuk membuat folder 
album di dalam folder nama artis. Dengan 
demikian, apabila seorang artis memiliki 
10 album, maka akan ada 1 folder nama 
artis, yang memiliki 10 sub folder album di 
dalamnya, yang mana masing-masing sub- 
folder berisikan lagu di dalam album yang 
bersangkutan. 

Sayangnya, lama kelamaan, selain folder 
nama artis yang berganda, penulis juga 
mulai sembarangan dalam hal album. Ter- 
kadang, karena tidak yakin termasuk album 
yang mana, penulis meng-copy-kan begitu 
saja di dalam folder artis. Itu pun kalau ti- 
dak salah folder. 

Kekacauan ini belum ditambah lagi de- 
ngan bergandanya file-file lagu yang ada. 
Misal, ada yang kurang satu dua karakter, ada 
pula yang berbeda nama sama sekali (misal: 
Untuk dikenang.mp3 dan trackl.mp3) pa- 
dahal lagunya sama. Kekacauan-kekacauan 
lain sepertinya tidak perlu disebutkan lagi. 

Pada akhirnya, kalau kita lihat, kondisi 
yang kacau ini bisa menyebabkan beberapa 


hal berikut: 


60 03/2007 E INFOLINUX 


@ Susahnya mencari lagu yang diinginkan. 
Nama file bisa tidak mewakili lagu yang 
diinginkan. Ini sekaligus berpotensi pada 
duplikasi file lagu. 

@ Karena banyaknya duplikasi, ruang ko- 
song harddisk akan terpakai. Ini adalah 
pemborosan yang tidak perlu. 


Padahal, file MP3 memiliki ruang kosong 
untuk menyimpan informasi nonmusik 
yang disebut sebagai tag. Tag tersebut um- 
umnya akan dibaca oleh MP3 player dan 
ditampilkan agar informasi lagu tidak hanya 
didapat dari nama file, yang tentunya sangat 
terbatas (karena umumnya hanya berupa 
judul lagu dan artisnya). 

Tidak banyak kolektor MP3 yang me- 
ngatur dengan rapi tag MP3 yang dimiliki. 
Sebuah file MP3, untuk tag versi 1 saja, 
bisa mengandung beberapa field. Dengan 
demikian, banyak kolektor yang hanya 
mengubah informasi lagu pada level nama 
file, dengan mengubah nama file. 

Padahal, dengan menyimpan tag yang 
benar, informasi suatu lagu akan menjadi 
lengkap. Plus, dengan tag yang terisi rapi 
dan benar, lokasi penyimpanan, nama file 
dan properti fisikal lainnya bisa dengan mu- 
dah diubah. 

Di tulisan ini, berbekal tag yang terisi 
rapi, kita akan mengatur ulang seluruh lo- 
kasi penyimpanan dan nama file lagu. Ter- 
masuk folder-foldernya. Karena, kita akan 
mengatur ulang lagu dengan cara: 

@ Membuat folder nama artis. 


nda punya beribu-ribu file MP3? Apakah Anda menyimpan secara rapi semuanya? 
Atau, hanya rapi pada saat-saat awal dan seiring waktu berjalan ditambah kesibukan 
dan rasa malas, penyimpanan MP3 juga semakin tidak karuan? Akibatnya, lagu yang 


diinginkan susah ditemukan atau Anda memiliki beberapa MP3 untuk lagu yang sama? 


@ Di dalam folder nama artis, kita akan 
membuat sub-folder nama album. 

@ Di dalam sub-folder nama album, file 
lagu akan disimpan. 

@ Tak lupa, nama file lagu juga akan kita 
ganti berdasarkan judul lagu. 


Semua tool untuk kebutuhan tersebut 
akan kita bangun sendiri, memanfaatkan 
bahasa C dan shell script. Agar pembahasan 
lebih “joss”, kita akan membahas sekilas me- 
ngenai tag pada file MP3. 

Tulisan ini dibangun di atas Debian 
GNU/Linux 3.1, namun dapat diterapkan 
tanpa masalah pada sistem lain. 


Sekilas tentang tag 

Tag secara sederhana bisa diartikan sebagai 
informasi nonmusikal yang menjadi bagian 
dari file MP3 itu sendiri. Hampir semua 
format audio populer memiliki sistem se- 
perti ini, seperti WMA, Ogg Vorbis, dan 
AAC. Dengan informasi berupa tag, MP3 
player bisa menampilkan informasi yang 
sangat lengkap tentang sebuah lagu. Lebih 
dari sekadar informasi yang tersimpan 
pada nama file. Tag pada MP3 disebut 
sebagai ID3, yang secara sederhana pada 
waktu dikembangkan diartikan sebagai 
IDentify an MP3. 

Tagpada MP3 mengalamiperkembangan 
yang cukup signifikan sejak tag digunakan 
di format tersebut pada awalnya. Berikut ini 
adalah karakteristik dari beberapa versi tag 
MP3: 


www.infolinux.web.id 


ID3 versi 1 
ID3 versi 1 atau secara singkat disebut se- 
bagai id3v1, disimpan pada 128 byte terakhir 
pada file MP3. Alasan disimpannya tag pada 
akhir file salah satunya adalah agar tidak 
mengganggu data musik dan encoder-nya. 

Di dalam 128 byte tersebut, tersimpan 


informasi berikut ini: 


Jumlah byte Informasi 

3 byte Teks berupa ‘TAG’ 
30 byte Judul lagu 

30 byte Artis 

30 byte Album 

4 byte Tahun 

30 byte Komentar 

1 byte Genre 





Total: 3+30+30+30+4+30+1=128 byte 





Apabila terdapat informasi yang lebih 
pendek dari ruang yang dialokasikan, maka 
ruang kosong sisa yang ada harus diisi de- 
ngan binary 0. 

Apabila kita lihat, penggunaan Id3v1 me- 
mang memiliki keterbatasan, di antaranya: 
@ Field yang terlalu pendek. Terutama ke- 

tika terdapat judul lagu atau komentar 

yang lebih panjang dari 30 karakter. 

@ Jumlah field yang terbatas. Apabila ter- 
dapat field lain yang diinginkan, kita ter- 
paksa mengisikannya di field comment. 
Padahal, mungkin saja kita memiliki ko- 
mentar tertentu. 

@ Tidak mendukung internasionalisasi. 

@ Tag di bagian akhir file, yang secara de- 
fault diproses pula terakhir, menjadikan 
pemutaran musik secara streaming tidak 
mendapatkan informasi ini pada saat 


awal. 


ID3v1 dikembangkan oleh Eric Kemp 
pada tahun 1996. Setahun kemudian, Mi- 
chael Mutschler mengembangkan ID3v1 
lebih lanjut menjadi ID3v1.1, yang meng- 
ubah byte terakhir field comment diguna- 
kan sebagai informasi track CD. 


ID3 versi 2 
ID3 versi 2, atau disebut sebagai ID3v2 
merupakan sejumlah data yang ditempatkan 
pada awal-awal file. Setiap tag mengandung 
informasi yang disebut sebagai frame. 
Frame-frame tersebut bisa berisikan infor- 
masi yang diinginkan. 

Berikut ini adalah beberapa fitur id3v2: 
@ Sangat fleksibel. 
@ Tag pada bagian awal menjadikan 


www.infolinux.web.id 


streaming bisa mendapatkan informasi 
ini terlebih dahulu. 

@ Maksimal ukuran tag adalah 256 MB! 
Maksimal ukuran frame adalah 16 MB! 
Lebih dari cukup untuk menyimpan 
informasi, bukan? 

@ Tag mendukung unicode. 

@ Tag dapat mengandung lirik. 

@ Dapat mengandung gambar ataupun 
informasi biner lainnya. 


@ Dan fitur-fitur lainnya. 


Tulisan ini hanya memfokuskan pada 
penggunaan ID3 versi 1.1, atau id3v1.1, 
yang saat ini masih cukup banyak diguna- 
kan. 


Komponen solusi 

Solusi kita akan datang dengan dua tool: 

@ fix-mp3-path.sh, merupakan shell script 
yang akan mengubah nama file dan fold- 
er penyimpanan mp3 yang baru. Shell 
script ini akan mendapatkan informasi 
tag dari: 

@ read-id3vl, sebuah program C yang akan 
membaca informasi ID3v1 dari sebuah 
file MP3. 


Pembahasan akan kita lakukan pertama 
untuk read-id3v1 terlebih dahulu. Setelah 
itu, barulah kita akan membahas fix-mp3- 
path.sh. 


Program read-id3v1 
Program ini merupakan program sederhana 
yang sesuai namanya, hanya akan membaca 
tag ID3v1.1 yang terdapat dalam sebuah file 
MP3. 

User dapat menjalankan program ini 
dengan cara berikut: 
$ ./read-id3vl 
read-id3vl v9.9.2 
Noprianto, 2006, http://www. 
noprianto.com/id3.php 
usage: read-id3vl <all|titlelartis 
tlalbumlyear| comment |trackno| genre 


> smp3 file? 


Terdapat dua parameter yang harus di- 
isikan oleh user: 
@ Informasi yang ingin ditampilkan: 

@ All: semua informasi. 

@ Title: hanya judul lagu. 

@ Artist: hanya artis. 

@ Album: hanya album. 


TUTORIAL MP3 


Year: hanya tahun. 
Comment: hanya komentar. 


Trackno: hanya informasi track. 


Genre: hanya informasi genre. 
@ Nama file MP3. 


Berikut ini adalah contoh output dari 
program read-id3v1: 
$ ./read-id3vl all untuk dikenang. 
mp3 
Untuk Dikenang 
Jikustik 
Sepanjang Musim 
2003 
Bagus! 
ø 
13 


Analisis output: 

@ Baris pertama (Untuk Dikenang) merupa- 
kan title. 

@ Baris kedua (Jikustik) merupakan artist. 

@ Baris ketiga (Sepanjang Musim) merupa- 
kan album. 

@ Baris keempat (2003) merupakan year. 

@ Baris kelima (Bagus!) merupakan ko- 
mentar. 

@ Baris keenam (0) merupakan trackno. 

@ Baris ketujuh (13) merupakan genre 
lagu. 


Apabila kita hanya ingin menampilkan 
informasi title, maka berikanlah parameter 
title. Sebagai contoh: 
$ ./read-id3vl title untuk 


dikenang.mp3 


Untuk Dikenang 

Dan, apabila kita ingin menampilkan 
informasi artist, maka berikanlah para- 
meter artist: 
$ ./read-id3vl artist untuk 


dikenang.mp3 
Jikustik 


Apabila parameter pertama yang diberi- 
kan tidak dikenal, maka tidak ada output 
yang akan ditampilkan oleh program ini. 

Source code read-id3v1.c 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 


/* 
* read-id3vl.c 


INFOLINUX ® 03/2007 


61 


TUTORIAL MP3 


* Noprianto, December 2006 
* GPL 


oy 


void print usage() 
Ao ——— 5 
fprintf (stdout, “read-id3vl 


vO.0.2\n”); 

fprintf (stdout, “Noprianto, 
2006, http://www.noprianto.com/ 
id3.php\n”); 

fprintf (stdout, “usage: 
read-id3vl <all|titlelartistlal 
bum| year | comment |trackno|genre> 
<mp3_file>\n”); 
ro 


int main(int argc, char ** argv) 
Coo 

char * tag = calloc (4, sizeof 
(char)); 

char * title = calloc (31, 
sizeof (char)); 

char * artist = calloc (31, 
sizeof (char)); 

char * album = calloc (31, 
sizeof (char)); 

char * year = calloc (5, sizeof 
(char)); 

char * comment 
sizeof (char)); 

char * trackno = calloc (3, 
sizeof (char)); 

char * genre = calloc (2, 
sizeof (char)); 


calloc (39, 


FILE * f; 


if (argc != 3) 
CA 
print usage( ): 
return 1; 
eS 
else 
s ——b 
f = fopen (argv[2], “r”); 
if (f == NULL) 
se -.? 
fprintf (stderr, 


“Cannot open file\n”); 
return 2; 


Aa ee 


62 03/2007 E INFOLINUX 


fseek (f, -128, SEEK_END); 


fread (tag, 1, 3, f); 
fread (title, 1, 30, f); 
fread (artist, 1, 30, f); 
fread (album, 1, 30, f); 
fread (year, 1, 4, f); 
fread (comment, 1, 29, f); 
fread (trackno, 1, 1, f); 
fread (genre, 1, 1, f); 


fclose (f); 


if ( stremp(argv[1], 
“title”) == Ø || strcmp (argv[1], 
“all”) == 0) 
p 
fprintf (stdout, “%s\ 
n”, title); 

p 
if ( stremp(argv[1], 
“artist”) == Ø || strcmp (argv[1], 

“all”) —— 0) 
KANAN aaa 
fprintf (stdout, “%s\ 
n”, artist): 
ho 
if ( stremp(argv[1], 
“album”) == Ø || strcmp (argv[1], 
“all”) —— ø) 
KAN (a 
fprintf (stdout, “%s\ 
n”, album): 
ee CC‘ 
if ( stremp(argv[1], 
“year”) == Ø || strcmp (argv[1], 
“all”) —— 0) 
An 
fprintf (stdout, “%s\ 
n”, year); 
ho 
if ( strcmp(argvIll, 
“comment”) == Ø || strcmp 
(argv[1], “all”) == ø) 
II 
fprintf (stdout, “%s\ 
n”, comment): 


MAR :E 


if ( stremp(argv[1], 


“trackno”) == Ø || strcmp 
(argv[1], “all”) == Q) 
ee 


fprintf (stdout, “YAN 
Eee 
if ( stremp(argv[1], 
“genre”) == Ø || strcmp (argv[1], 
sO 
fprintf (stdout, “YAN 
Kn Eee 
C DI 
free (tag): 
free (title); 
free (artist): 
free (album): 
free (year): 
free (comment) ; 


free (trackno); 
free (genre); 


return Q; 


a 


Kompilasi: 
$ gcc -o read-id3vl read-id3vl.c 


Penjelasan source code: 

@ Setelah semua struktur data disiapkan 
dan file telah dibuka dengan mode r, kita 
mulai memindahkan kursor file ke 128 
byte terakhir dari file: 


fseek (f, -128, SEEK_END); 


@ Kemudian, kita membaca dengan fread() 

sejumlah data yang kita inginkan: 
fread (tag, 1, 3, f): 
fread (title, 1, 39, f); 
fread (artist, 1, 30, f); 
fread (album, 1, 39, f); 
fread (year, 1, 4, f); 
fread (comment, 1, 29, 

ae 
fread (trackno, 1, 1, f); 
fread (genre, 1, 1, f); 


@ Informasi yang kita baca kemudian kita 
simpan ke struktur data yang telah di- 


www.infolinux.web.id 


siapkan, untuk ditampilkan lebih lanjut. 

@ Satu hal yang penting, informasi yang 
berupa satu byte seperti genre misalnya, 
kita tampilkan sebagai bilangan. 


Script fix-mp3-path.sh 
Script ini merupakan program utama yang 
akan memanipulasi file mp3 kita dan folder 
penyimpanannya. Informasi tag akan di- 
dapatkan dari program yang kita bahas se- 
belumnya: read-id3v1. 

User dapat menjalankan program ini 
dengan cara berikut: 


$ ./fix-mp3-path.sh 
fix-mp3-path.sh 
Noprianto, 2006, http://www. 


noprianto.com/id3.php 
GPL 


usage: fix-mp3-path.sh SRCDIR 
DSTDIR 


Dua parameter penting yang harus di- 
berikan adalah: 

@ SCRDIR: direktori yang mengandung 
file-file MP3 kita saat ini. Sebagai con- 
toh: /home/nop/mp3. Direktori ini di- 
asumsikan kacau balau. 

@ DSTDIR: direktori tujuan, yang isinya 
akan disusun ulang oleh program fix- 
mp3-path.sh. Direktori ini akan dibuat 
secara otomatis dan harus bisa ditulis 
oleh user. 


Sebagai catatan, program ini TIDAK 
akan menghapus file-file mp3 asli beserta 
struktur direktorinya. Program ini akan 
membuat kopi baru dengan struktur yang 
diharapkan sesuai keinginan (berdasarkan 


informasi tag). 


Path yang akan dibangun akan menuruti 
pola berikut: 
@ Apabila informasi judul lagu dapat 
ditemukan dalam tag: 
@ Nama artis/Album/Judul lagu.mp3. 
@ Apabila informasi judul lagu TIDAK 
dapat ditemukan dalam tag: 
@ Unknown artist/unknown album/ 


“nama file asal. 


Berikut ini adalah contoh output dari 
program fix-mp3-path.sh: 
$ ./fix-mp3-path.sh MP3SRC/ MP3DST 
fix-mp3-path.sh 


www.infolinux.web.id 


Noprianto, 2006, http://www. 


noprianto.com/id3.php 
GPL 


>> Will read MP3SRC/, will save to 
MP3DST 
>> Collecting files from 
MP3SRC/... done, 2 file(s). 
>> Creating directory MP3DST... 
done. 
Processing: MP3SRC/untuk_ 

dikenang.mp3 

artist: Jikustik 

title : Untuk Dikenang 

album : Sepanjang Musim 

copy : MP3SRC/untuk_ 
dikenang.mp3 to MP3DST/Jikustik/ 


Sepanjang Musim/Untuk Dikenang.mp3 


Processing: MP3SRC/139 Bukit 


Berbunga.mp3 
artist: unknown_artist 


title : unknown title 
album : unknown_album 
copy : MP3SRC/139 Bukit 


Berbunga.mp3 to MP3DST/unknown_ 
artist/unknown_album/139 Bukit 


Berbunga.mp3 


>> Done 


Analisis: 
@ Berikut ini adalah isi dari direktori 
MP3SRC: 
$ find MP3SRC/ 
MP3SRC/ 


MP3SRC/untuk_dikenang.mp3 
MP3SRC/139 Bukit Berbunga.mp3 


@ Berikut ini adalah isi dari direktori 
MP3DST: 

$ find MP3DST/ 

MP3DST/ 

MP3DST/unknown_artist 

MP3DST/unknown_artist/unknown_ 

album 

MP3DST/unknown_artist/unknown_ 


album/139 Bukit Berbunga.mp3 
MP3DST/Jikustik 


MP3DST/Jikustik/Sepanjang Musim 
MP3DST/Jikustik/Sepanjang Musim/ 


Untuk Dikenang.mp3 


@ Perbedaan isi direktori antara MP3SRC 
dan MP3DST kini terlihat jelas. 


TUTORIAL MP3 


@ Perhatikanlah blok berikut: 
Processing: MP3SRC/untuk 
dikenang.mp3 
artist: Jikustik 
title : Untuk Dikenang 
album : Sepanjang Musim 
copy : MP3SRC/untuk 
dikenang.mp3 to MP3DST/Jikustik/ 
Sepanjang Musim/Untuk Dikenang. 


mp3 


@ Blokini memperlihatkan bahwa berbagai 
informasi berhasil didapatkan, dan oleh 
karenanya, struktur direktori baru se- 
suai harapan 

@ Perhatikanlah blok berikut: 

Processing: MP3SRC/139 Bukit 


Berbunga.mp3 
artist: unknown artist 


title : unknown title 
album : unknown album 
copy : MP3SRC/139 Bukit 


Berbunga.mp3 to MP3DST/unknown_ 
artist/unknown_album/139 Bukit 


Berbunga.mp3 


@ Blok ini memperlihatkan bahwa ber- 
bagai informasi yang diharapkan tidak 
berhasil didapatkan. Dengan demikian, 
nama file asli tetap dipertahankan. Kita 
juga tetap akan membuat struktur direk- 
tori sesuai harapan, walaupun namanya 


mengandung kata unknown. 


Source code fix-mp3-path.sh 
#!/bin/sh 


#fix-mp3-path.sh 

#fix mp3 path based on tag 
#Noprianto, 2006 

#GPL 
#http://www.noprianto.com/id3.php 
#information from tag: artist, 
title, album 


READ _ID3=”./read-id3vl” 
UNKNOWN ARTIST-”unknown artist” 


UNKNOWN TITLE—”unknown title” 
UNKNOWN ALBUM” unknown. album” 


TEMP=/tmp/fix-mp3-path.$$ 


echo “fix-mp3-path.sh” 
echo “Noprianto, 2006, http://www. 


INFOLINUX = 03/2007 63 


TUTORIAL MP3 


noprianto.com/id3.php” 
echo “GPL” 


echo 


#check arguments 
if [ -z “$1” J] | [ -z “$2” ] 
then 

echo “usage: fix-mp3-path.sh 
SRCDIR DSTDIR” 

rm -f $TEMP 

exit 1 
fi 


if [ ! -x $READ_ID3 | 
then 
echo “Cannot execute $READ_ 
103” 
exit 2 
fi 


#starting... 
echo “>> Will read $1, will save 
to $2” 


#collect files 

echo -n “>> Collecting files from 
Piere ~ 

find “$1” -type f > $TEMP 2>/dev/ 
null 

F_COUNT=`wc -1 $TEMP | cut -d’ ‘ 
-f 1 | tr -d “I:space:1'” 

echo “done, $F_COUNT file(s).” 


#create dest directory 

echo -n “>> Creating directory 
Paan" 

mkdir -p “$2” 22/dev/null 

if [ $? -eq 0 | 

then 


echo “done.” 

else 
echo “failed, will quit.” 
exit 2 

fi 

#fixing 


echo -n >> “Fixing MP3 path: “ 
for i in ‘seq 1 $F_COUNT` 
do 

M FILE-” head -n$i $TEMP| tail 
-n1 ” 


echo “ Processing: $M FILE” 


64 03/2007 E INFOLINUX 


ARTIST- $READ ID3 artist 
“SMFILE”” 
ARTIST STRIP- echo “$ARTIST” | 
tr -d “I:space:|”” 
if | -z “$ARTIST STRIP” | 
then 
W ARTIST-” $UNKNOWN ARTIST” 
else 
W ARTIST-” $ARTIST” 
fi 
echo “ artist: $W_ARTIST” 
TITLE=`$READ_ID3 title “$M_ 
PLES 
TITLE_STRIP= echo “$TITLE” | 
tr -d “I:space:|” 
if | -z “$TITLE STRIP” | 
then 
W TITLE-” $UNKNOWN TITLE” 
else 
W TITLE-”$TITLE” 
fi 
echo “ title : $W_TITLE” 
ALBUM=`$READ_ID3 album “$M_ 
PLE?” 
ALBUM STRIP- echo “$ALBUM” | 
tr -d “I:space:|”” 
if [ -z “$ALBUM STRIP” | 
then 
W ALBUM-” $UNKNOWN ALBUM” 
else 
W_ALBUM=”$ALBUM” 
fi 
echo “ 


album : $W ALBUM” 


W DIR-”$2/$W ARTIST/$W ALBUM” 
W_FILE=”"$W_TITLE”” . mp3” 


mkdir -p “$W_DIR” 
if [ -z “$TITLE STRIP” ] 


then 
BASE FILE-” basename 
“SM_FILE” ” 
echo “ copy : $M_FILE 


to $W DIR/$BASE FILE” 
cp “$M FILE” “$W DIR/ 
$BASE FILE” 
else 
echo “ 
to $W_DIR/$W_FILE” 
cp “$M_FILE” “$W_DIR/S$W_ 


copy : $M_FILE 


FILE” 
fi 


echo 


done 
echo “55 Done” 


rm -f $TEMP 
exit 0 


Berikanlah hak executable dengan pe- 
rintah: 


$ chmod +x fix-mp3-path.sh 


Penjelasan source code: 

@ Untuk mengumpulkan file regular dari 
suatu direktori, kita mempergunakan 
program find. 

@ Setelah mendapatkan jumlah file yang 
akan diproses, kita akan mengulang se- 
jumlah tersebut dan melakukan: 

@ Mengambil baris demi baris dari file 
yang mengandung nama file yang 
akan diproses dengan bantuan pro- 
gram head dan tail. 

@ Mengambil informasi yang diingin- 
kan mempergunakan program read- 
id3vl. 

@ Melakukanpemeriksaanadaatautidak- 
nya informasi yang bisa didapatkan. 

@ Membuat struktur direktori baru. 

@ Meng-copy file ke nama baru (apabila 


memungkinkan). 


Sangat menarik, bukan? Dengan tool 
kecil ini, apabila kita memiliki informasi tag 
yang tersusun dengan baik, struktur direkto- 
ri dan nama file kita pun akan menjadi lebih 
rapi. Program-program ini bisa dimodifikasi 
sesuai kebutuhan di bawah lisensi GPL. 

Bagi Anda yang berniat untuk mengem- 
bangkan front end untuk script kecil ini, 
misalnya memanfaatkan zenity atau dialog, 
hal tersebut pun sangat dimungkinkan. Ter- 
masuk, bagi Anda yang menganggap bahwa 
shell script ini terlalu lambat dan ingin 
membuatnya bekerja lebih cepat. Misal den- 
gan mengubah cara kerja script tersebut, 
atau dengan menulis ulang script tersebut 
ke bahasa lainnya, misal dengan bahasa C, 
sambil membangun ulang solusi tersebut 
menjadi satu program saja. 

Selamat mencoba! Ô 

Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL NDISWRAPPER 


i Linux, ndiswrapper memungkinkan kita untuk menggunakan driver Windows untuk 





mempergunakannya. 


Perlahan tapi pasti, dukungan hardware di 
Linux semakin ditingkatkan. Baik di tingkat 
kernel langsung (builtin atau modul ker- 
nel), ataupun melalui “jembatan” tertentu. 
Sejatinya, agar sebuah perangkat keras, 
misal wireless network card bisa dijalankan 
di Linux, maka kernel Linux harus mendu- 
kung perangkat tersebut. Sayangnya, saat 
ini, tidak semua hardware didukung lang- 
sung oleh kernel Linux. Vendor perangkat 
keras pun tidak banyak yang menyertakan 
driver produknya untuk Linux. 

Dengan tidak adanya dukungan vendor 
akan Linux, maka jalur langsung ke ker- 
nel Linux (builtin atau modul kernel) akan 
mengalami hambatan. Apalagi, cukup ba- 
nyak vendor yang tidak membuka spesifika- 
si produk hardware-nya. Dengan demikian, 
akan cukup susah dan memakan banyak 
waktu bagi developer kernel untuk mewujud- 
kan dukungan produk tersebut. 

Apabila jalur langsung tersebut susah 
untuk dimungkinkan, maka beberapa devel- 
oper kemudian membangun jembatan” ter- 
tentu. Contoh yang sangat baik adalah ndis- 
wrapper, yang berfungsi sebagai jembatan, 
di mana proyek ini mengimplementasikan 
Windows kernel API dan NDIS (Network 
Driver Interface Specification) API di dalam 
kernel Linux. Selanjutnya, ndiswrapper 
akan mempergunakan driver wireless net- 
work card Windows dan menjalankan driver 
tersebut secara natif. Komunikasi antara 
driver dan kernel akan dijembatani oleh 
ndiswrapper. 


GG 03/2007 E INFOLINUX 


Ndiswrapper, yang beralamat di http:// 
ndiswrapper.sourceforge.net/, ditujukan un- 
tuk bekerja dengan wireless network card. 
Namun, cara kerjanya yang sangat pintar 
rupanya memungkinkan juga beberapa 
device berikut ini untuk dapat bekerja di 
Linux, memanfaatkan driver Windows: 

@ USB to serial port. 
@ Ethernet card. 
@ Home phone network. 


Dalam menjembatani wireless network 
card di Linux (x86 dan x86-64), sebagian 
besar perangkat berikut ini bisa bekerja de- 
ngan baik: miniPCI (builtin), PCI, PCMCIA 
(cardbus), USB. 


Tulisan ini akan membahas penggunaan 
ndiswrapper untuk memungkinkan peng- 
gunaan USB wireless network card bekerja 
di Linux, memanfaatkan driver yang dikhu- 
suskan untuk Windows. 

Sistem contoh yang dipergunakan di 
dalam tulisan ini adalah openSUSE 10.2, 
namun secara umum, bisa pula diterapkan 
pada sistem lainnya. 

USB Wireless network card yang penulis 
gunakan adalah adapter buatan China, tan- 
pa merk yang jelas, mendukung 802.11g, 
dibalut dengan casing yang cukup kasar, 
yang penulis dapatkan dengan harga cukup 
murah di toko komputer kenalan penulis. 
Network card tersebut mempergunakan 
chipset zd1211b (buatan ZyDAS, yang ke- 
mudian diakuisisi oleh Atheros). 


perangkat wireless network card. Dengan demikian, bagi kita yang telah memiliki 


perangkat wireless network card yang belum didukung di Linux, kita tetap dapat 


Instalasi ndiswrapper 
Pertama-tama, kita akan melakukan insta- 
lasi ndiswrapper. Di openSUSE 10.2, ndis- 
wrapper (versi 1.25) sudah dimasukkan ke 
dalam distribusi, sehingga instalasi dapat 
dilakukan dengan mudah: 
@ Jalankanlah perintah berikut ini sebagai 
root: 
# yast2 -i 


@ Pada dialog pemilihan paket, pilihlah: 
@ ndiswrapper. 
@ ndiswrapper-kmp-default. 

@ Ikutilah langkah-langkah berikutnya. 


Pada saat tulisan ini dibuat, versi terba- 
ru dari ndiswrapper adalah versi 1.34, yang 
dirilis pada 8 Januari. Bagi yang tidak ingin 
menggunakan versi yang datang bersama 
distribusi, atau yang distribusinya tidak me- 
maketkan ndiswrapper, download-lah source 
code ndiswrapper di http://sourceforge.net/ 
project/showfiles.php?group id-93482 dan 
lakukanlah langkah-langkah berikut ini un- 
tuk melakukan kompilasi dan instalasi: 

@ Persiapan. 

@ Installah semua paket yang dibutuh- 

kan untuk kompilasi. 

@ Installah juga source code kernel (yang 

telah terkonfigur untuk kernel 2.6). 
@ Ekstraksi source code dan masuk ke di- 
rektori source code: 

$ tar zxvf ndiswrapper-1.34. 

tar.gz 


$ cd ndiswrapper-1.34/ 


www.infolinux.web.id 





Eile Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


a New tab E NdisWrapper [x] 





Eile Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


tar Ti New tab E List- NdisWrapper G 


TUTORIAL NDISWRAPPER 








a sa D D H E http://ndiswrapper.sourceforge.net/ ? >| 





IG soooe 6 werner 


LJ http://ndiswrapper.sourceforge .net/mediawiki/index.php/List 









NdisWrapper 





Some vendors do not release specifications of the hardware or provide a Linux driver for their wireless network 
cards. This project implements Windows kernel API and NDIS (Network Driver Interface Specification) API within 
Linux kernel. A Windows driver for wireless network card is then linked to this implementation so that the driver 


runs natively, as though it is in Windows, without binary emulation. 


Status 


= Chipset: Prism54 
= pciid: 10b7:6001 





With ndiswrapper, most miniPCI (builtin), PCI, PCMCIA (Cardbus only) or USB wireless network card works in 
Linux with x86 or x86-64. Although ndiswrapper is intended for wireless network cards, other devices are known 
to work: e.g., USB to serial port device, ethernet card, home phone network device etc. See Wiki entry List for 


devices known to work. 


Get Help 


= pciid: 11ab:1faa 


= Chipset: $2110 





When asking for help, give information about chipset (PC! or USB chipset info obtained with 'Ispci' or 'Isusb'), web 
link to windows driver, ndiswrapper version(obtained with 'ndiswrapper -v'), kernel version etc. 


e Wiki has many documents, including installation, FAQ, Troubleshooting. Many common issues have been 
addressed here, so read it before asking questions. You can aslo add any useful information to these 


documents yourself. 


e Forums may be used to ask for help and/or search archive. 


e Mailing list may also be used to request help and/or search archive. Mailing list archive is also available at 


gmane. 


e IRC at irc.freenode.net #ndiswrapper is not very active, but occasionally someone there may be able to 


help you. 


Support NdisWrapper 





= usbid: 1582:6003 


= pciid: 06:00.0 
= Driver: mrv8335.inf 


minutes with router at 30m on different floor 
5. Card: 3COM 3CR154G72, 54mbps - Version 2.0 (3Com Office Connect Wireless 11g PCCard Version 2.0) 


= Driver: 3COM 3CR254G72 DriverVer? = 06/25/2004, 3.0.7.2 from install CD 
= Other: Debian 2.6.8-1-686, Ndiswrapper from CVS (12-10-2004) manual compile. 
= Other: Ubuntu, Ndiswrapper from manual compile. 
. Card: 3COM 3CRGPC10075, 54mbps - Marvell Technology Group Ltd. 88w8335 [Libertas] 802.11 b/g Wireless (rev 03) 
= Chipset: Marvell 88w8335 


= Driver: 3COM 3CRGPC10075 DriverVer? =3CRGPC10075_08_18_2005.exe from [4] & 
= Other: kanotix ndiswrapper-modules-2.6.14-kanotix-9 (already installed on 2005-04) 
. Card: vendor string: 802.11g USB 2.0 Wireless LAN' (also sold as 'Fiberline WL-430U' ?) 
= Other: Linux 2.6.16 i686 gcc-3.4 
= Other: ndiswrapper-1.16 + wpa_supplicant v0.4.9, works well, without instability 
= Other: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA, WPA2, WPA2PSK; AES/CCMPwith WPA, WPA2, WPA2PSK 


= Driver: 2yDAS-Website @] Marvell Technolog Group 
. Card: eHome EH101 802.11b/g Wireless (rev 03) 
= Chipset: Marvell Technology Group 88w8335 [Libertas] 


= Other: ndiswrapper-1.29, could not find driver online, appears to have a D-Link subsystem. 


. Card: Actiontec Electronics, Inc. 802U13 802.11b Wireless USB Adapter 


= Chipset: Intersil Corporation PRISM 2.5 
= usbid: 1668:0421 
= Driver: [5] @ 

= Other: This adapter works with NdisWrapper 0.12 when installed on Fedora Core 3 and using a kernel with version 2.6.9.x. 


= Other This adapter works with NdisWrapper 1.16 when installed on Fedora Core 4 and using a kernel with version 2.6.1 1.x. 


2. Card: Airnet AWD154/AWN154 





Situs web ndiswrapper. 


@ Kompilasi 

$ make 
make -C driver 
make(1J: Entering directory ~/ 
tmp/N/ndiswrapper-1.34/driver’ 
make -C /lib/modules/2.6.18.2- 
34-default/build SUBDIRS=/tmp/N/ 
ndiswrapper-1.34/d 
river 
make[2]: Entering directory 
~/usr/src/linux-2.6.18.2-34-obj/ 
1386/default’ 
make -C ../../../linux-2.6.18.2- 
34 0-../1inux-2.6.18.2-34-0obj/ 
1386/default 

LD /tmp/N/ndiswrapper- 
1.34/driver/built-in.o 

CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 
1.34/driver/crt.o 

CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 
1.34/driver/hal.o 

CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 
1.34/driver/iw ndis.o 

CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 
1.34/driver/loader.o 

CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 
1.34/driver/ndis.o 

CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 
1.34/driver/ntoskernel.o 

CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 
1.34/driver/ntoskernel io.o 

CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 


1.34/driver/pe linker.o 
CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 


1.34/driver/pnp.o 
CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 


1.34/driver/proc.o 
CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 


www.infolinux.web.id 


Daftar berbagai card yang bekerja. 


1.34/driver/rtl.o 
CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 


1.34/driver/wrapmem.o 
CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 


1.34/driver/wrapndis.o 
CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 


1.34/driver/wrapper.o 

CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 
1.34/driver/usb.o 

CC [M] /tmp/N/ndiswrapper- 
1.34/driver/divdi3.o 

LD [M] /tmp/N/ndiswrapper- 
1.34/driver/ndiswrapper.o 

Building modules, stage 2. 

MODPOST 

CC /tmp/N/ndiswrapper- 


1.34/driver/ndiswrapper.mod.o 
LD [M] /tmp/N/ndiswrapper- 


1.34/driver/ndiswrapper.ko 
make[2]: Leaving directory 
~/usr/src/linux-2.6.18.2-34-obj/ 
1386/default’ 

make[1]: Leaving directory ~/ 
tmp/N/ndiswrapper-1.34/driver’ 
make -C utils 

make(1J: Entering directory ~/ 
tmp/N/ndiswrapper-1.34/utils’ 
gcc -g -Wall -I../driver -o 
loadndisdriver loadndisdriver.c 
make(1J: Leaving directory ~/ 


tmp/N/ndiswrapper-1.34/utils’ 


Pastikan tidak ada kesalahan pada pros- 
es kompilasi. Keluaran pada komputer 
Anda mungkin berbeda dengan keluaran 
pada komputer penulis. 

Proses kompilasi akan menghasilkan di- 
antaranya file ndiswrapper.ko (modul ker- 


nel; di direktori driver) dan loadndisdriver 
dan ndiswrapper (di direktori utils). 

@ Instalasi 
Sebagai root, jalankanlah perintah beri- 
kut ini: 
# make install 


Menjalankan modul kernel 

Setelah modul kernel ndiswrapper terinstal, 
jalankanlah modul kernel dengan perintah 
berikut ini (sebagai root): 


# modprobe ndiswrapper 


Sebagai catatan, pastikanlah agar modul 
ndiswrapper dijalankan pada saat boot. 
Merujuklah kepada dokumentasi distro 
Anda untuk menjalankan modul kernel 
pada saat boot. Pengguna openSUSE 10.2 
tidak perlu secara eksplisit meminta modul 
ndiswrapper dijalankan pada saat boot. 


Menguji instalasi ndiswrapper 

Untuk menguji instalasi tool ndiswrapper, 
berikanlah perintah berikut (sebagai root): 
# ndiswrapper -v 

utils version: 1.9 

driver version: l. 25 
vermagic: 2.6.18.2-34-de- 
fault SMP mod_unload 586 REGPARM 
gcc-4.1 


Instalasi driver 

Setelah ndiswrapper terinstal, kita bisa mu- 

lai melakukan instalasi driver. Lakukanlah 

langkah-langkah berikut: 

@ Masukkan CD driver perangkat yang in- 
gin diinstal. Kemudian, masuklah ke di- 


rektori yang mengandung driver (umum- 


INFOLINUX = 03/2007 67 


TUTORIAL NDISWRAPPER 


nya direktori dengan nama ‘driver’), yang 
ditandai dengan adanya file .inf. 

@ Tancapkan wireless network card yang 
ingin diinstal. 

@ Jalankan perintah berikut ini sebagai 
root: 
# ndiswrapper -i “NAMA FILE 
DRIVER. inf> 


Contoh di komputer penulis: 


# ndiswrapper -i ZD1211BU.INF 
installing zd1211bu 


Pastikan tidak ada pesan kesalahan yang 
ditampilkan. 

@ Untuk melihat hasil instalasi, berikanlah 
perintah berikut: 
# ndiswrapper -1 
installed drivers: 
zd1211bu driver 
installed, hardware (1582:6003) 
present (alternate driver: con- 
flict) 


Apabila driver terinstal dan perangkat 
tertancap, pastikan terdapat pesan driver 
installed, hardware (<ID>) present, atau 
yang sejenis, seperti terlihat pada contoh. 

Apabila driver terinstal dan perangkat 
tidak tertancap, pastikan terdapat pesan 
driver installed atau yang sejenis. 

Sebagai catatan, pastikan Anda meng- 
gunakan driver yang benar. Bacalah juga 
pembahasan tentang Apakah network 
card saya didukung? Pada bagian akhir 
tulisan. 

Apabila modul kernel ndiswrapper telah 
diload dan instalasi driver telah dilakukan, 


maka akan terbentuk device wlan0. 


Memberikan alamat IP 

Untuk memberikan alamat IP, jalankanlah 
yast2 sebagai root dengan perintah beri- 
kut: 

# yast2 lan 


Lakukanlah langkah-langkah berikut 
(penulis mempergunakan Traditional meth- 
od with ifup): 

@ Tambahkanlah kartu jaringan baru de- 
ngan klik pada tombol Add. 

@ Sebuah dialog akan ditampilkan: 

@ Pada Device Type, pilihlah Wire- 

less. 

@ Pada module Name, masukkan ndis- 

wrapper. 

@ Klik tombol Next. 

@ Dialog network address setup akan di- 
tampilkan. Aturlah alamat IP yang ing- 
in digunakan. Setelah memilih, kliklah 
tombol Next. 

@ Dialog Wireless Network card Configu- 
ration, aturlah ESSID (dan pengaturan 
lainnya apabila diperlukan). Setelah 
mengisikan informasi, kliklah tombol 
Next. 

@ Kembali ke dialog awal, kliklah tombol 
Finish untuk menyimpan konfigurasi 
dan mengaktifkan kartu jaringan. 


Sampai di sini, wireless network card se- 
harusnya sudah bisa digunakan. 

Sebagai catatan, untuk pengguna distro 
lain, tool seperti ifconfig dan iwconfig bisa 
dipergunakan. Rujuklah kepada dokumen- 


tasi masing-masing tool. 











| Package | Summary 








O 
Search: 
w OO o ëE 

| Search 

Search in 
[X] Nam 
[X] Summar 
LI Descriptio 


[C] RPM "Provides" 


|_| RPM "Requires" 





Search Mode: 


| Contains X 





= : a 


|_| Case Sensitive 


Use Microsoft NDIS Network Drivers 
ndiswrapper-kmp-bigsmp Use Microsoft NDIS Network Drivers for WLAN Cards 231.5K 1.25 2.6.18.2 34-27 
ndiswrapper-kmp-default Use Microsoft NDIS Network Drivers for WLAN Cards 219.4K 1.25_2.6.18.2_34-27 1.25 26: 
ndiswrapper-kmp-xen Use Microsoft NDIS Network Drivers for WLAN Cards 240.9K 1.25 2.6.18.2 34-27 





Network Card 
Overview 


Apakah network card saya didu- 
kung? 
Tidak semua wireless network card di- 
dukung. Untuk mengetahui apakah suatu 
network card didukung, langkah-langkah 
berikut bisa dilakukan: 
@ Dapatkan device ID 
@ Untuk device PCI, jalankan perintah 
lspci -n. 
@ Untuk device USB, jalankanlah perin- 
tah lsusb. Contoh: 
$ lsusb 
Bus 004 Device 991: ID 
0000:0000 
Bus 903 Device 991: ID 
0000:0000 
Bus 992 Device 991: ID 
0000:0000 
Bus 991 Device 903: ID 
1582:6003 
Bus 991 Device 991: ID 
0000:0000 


Dalam contoh ini, device ID nya 
adalah 1582:6003. 
@ Periksalahkehttp://ndiswrapper.source- 
forge.net/mediawiki/index.php/List. 


Sebagai catatan: 

@ wiki tersebut bukan merupakan daftar 
selengkapnya. 

@ Terkadang, terdapat URL ke driver win- 
dows yang bekerja. Driver tersebut bisa 
dimanfaatkan. 


Sampai di sini dulu pembahasan kita. 
Selamat mencoba! A 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id 


“ Network Card Configuration Overview 





Obtain an overview of 























installed network cards. 
Additionally, edit their 
configuration. 


Adding a Network 
Card: 

Press Add to configure a 
new network card manually. 


Editing or 
Deleting: 

Choose a network card to 
Change or remove. Then 
press Edit or Delete as 
desired. 





Acer Incorporated (ALI) RTL-8139/8139C/8139C + 192.168.0.100 
Wireless Network Card 





192.168.0.102 





Description | Technical Data _ Dependencies | Versions File List Change Log | 











di: - Use Mi ft NDIS Net k Dri for WLAN Card: 
era MANA aaa os Acer Incorporated [ALI] RTL-8139/8139C/8139C+ 


* Device Name: eth-id-00:0a:e4:47:3e:11 
* Started automatically on cable connection 
* IP address: 192.168.0.100, subnet mask 255.255.255.0 


Some wireless LAN vendors refuse to release hardware specifications or drivers for their products for operating systems 
other than Microsoft Windows. The ndiswrapper project makes it possible to use such hardware with Linux by means of a 


loadable kernel module that "wraps around" NDIS (Windows network driver API) drivers. 





























| Name Disk Usage | Used | Free | Total 
Ihome/DATA [EEE] 99% 71.2 GB 500.8 MB 71.7 GB 
I 53% 39GB 34GB 7.3GB 








| Add ) [ Edit JI Delete ) 





























Tere ea | Back | | Abort 
Check |_| Autocheck Cancel | Accept t " ka 














Instalasi ndiswrapper di openSUSE 10.2. Konfigurasi network card di openSUSE 10.2. 


68 03/2007 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


Bagian 1 dari 2 artikel 






dan contoh-contohnya. 


Create & edit path (lanjutan) 
3. Setelah path berhasil terbentuk, langkah 
selanjutnya yaitu mendesain, mengedit, 


menghapus, atau memindahkan path. 


Untuk lebih 
perhatikan option-op- 
tion design, edit dan 


move pada gambar 23. 


jelasnya HI 





TUTORIAL GIMP 


Berikut ini proses peng- 


ambilan warna pada suatu 


image: 


L 


Klik peranti Pick colors 





da bagian pertama, penulis mengenalkan GIMP sebagai pengganti Photoshop dan 
onsep-konsep image editing seperti membuat image, membuat screenshot, menyunting, 


memanipulasi, dan memodifikasi. Berikut ini lanjutan dari penjelasan komponen toolbox 


@ Mendesain node path, yaitu menam- . Setelah melakukan pro- A from the image dan ke- [=Z 
33 
bahkan node path atau menggerakan ses pembuatan desain = T mudian arahkan pointer 
node path. atau pengeditan node Oea ke salah satu image atau 


Adapun cara kerjanya adalah sebagai 
berikut: 
@ Klik option Design dan setelah itu 


path, langkah berikut- 
nya yaitu mengarsir area 


path dengan mengklik 


























background yang ter- 
dapat pada area opera- 


sional. 








CJ Add to palette «Shift» 














lakukan proses penambahan node piranti “Path to selec- ŒS | 2 Dan pada kotak Color He) 
path. tion”. Dan apabila Anda aie Picker tentukan salah 3 aie 
@ Menghapus node path, yaitu meng- ingin memberikan warna satu pilihan, yaitu Pick 
hapus atau menghilangkan node penegas pada garis tepi suatu path maka only, Set foreground color, atau Set back- 
path. caranya, yaitu dengan mengklik “Stroke ground color. Color Picker Editing ter- 
Adapun cara kerjanya adalah sebagai Pata. sebut tampilannya seperti yang terlihat 
berikut: pada Gambar 25. 
@ Klik node path yang akan dihapus 
dan kemudian tekan tombol De- Catatan penting: 


lete. 
@ Mengedit node path, yaitu mengubah 
bentuk tampilan path yang dilakukan 
pada setiap node path. 








Apabila Anda ingin menambahkan warna 


tersebut sebagai palette, maka klik saja chek- 
box Add to pallete. 


Zoom in & out 


Adapun cara kerjanya adalah sebagai 


Gambar 24a. merupakan contoh gambar 


berikut: 


@ Klik option Edit dan setelah itu 
lakukan proses pengeditan node 


path. 


@ Memindahkan path, yaitu menggerakan 


path ke area yang dikehendaki. 


Adapun cara kerjanya adalah sebagai 


berikut: 


@ Klik option Move dan setelah 
itu lakukan proses pemindahan 


path. 


www.infolinux.web.id 


bebas yang dihasilkan oleh suatu path. 














Gambar 24b. Con- 
toh hasil gambar 
dengan path. 


Pick colors from the 
image 

Tool ini berfungsi untuk 
mengambil warna pada suatu image se- 
hingga warna tersebut dapat diterapkan 
untuk background atau foreground. Peranti 
pick colors from the image memiliki kesa- 
maan dengan piranti eyedropper tool pada 
Photoshop. 


Tool ini berfungsi sebagai alat memperbesar 
atau memperkecil image. “Zoom in” memi- 
liki kemampuan memperbesar image dan 
sedangkan “zoom out” memiliki kemam- 
puan untuk memperkecil image. Keduanya 
sangat diperlukan dalam proses pengeditan 
image. Adapun persamaanya pada Photo- 
shop adalah peranti zoom tool atau view | 
zoom in atau view | zoom out. 

Sedangkan proses kerjanya adalah seba- 
gai berikut ini: 


INFOLINUX = 03/2007 69 


TUTORIAL GIMP 


1. Klik peranti Zoom in 
& out dan kemudian 





tentukan dengan meng- 





. g 
klik oa satu checkbox m | 7 
Zoom in atau Zoom out. Fee 





Magnify O g 


Zoom in berfungsi un- (Gamma 
Tool Toggle <Ctri> 

tuk memperbesar image 
Threshold: === (5.0 3} 


sedangkan Zoom out 


berfungsi untuk mem- | 








perkecil image. Adapun 


LE a La) 
Gambar 26. Zoom in 
tersebut terlihat seperti & out editing. 





Zoom in & out editing 


gambar 26. 

2. Klik image yang terdapat pada area ope- 
rasional sehingga akan terlihat lebih be- 
sar atau lebih kecil. 


Measure distances & angles 
Memiliki fungsi untuk memberikan nilai 
jarak dari suatu image atau nilai sudut ke- 
miringan suatu image. Dan peranti mea- 
sure distances & angles memiliki kesamaan 
dengan piranti measure yang terdapat satu 
kelompok dengan peranti eyedropper pada 
Photoshop. 

Dan berikut ini merupakan proses kerja 
piranti measure distances & angles terse- 
but: 

1. Klik peranti Measure distances & angles 
dan setelah itu klik checkbox Use info 
window pada Measure editing seperti 
yang terlihat pada gambar 27. 

2. Kemudian mulailah lakukan pengukuran 





maka akan terlihat jen- 


dela yang menunjukan 


jarak atau sudut kemi- « 














ringan dari suatu image _* 

5 | o masi 
tersebut seperti yang ter- “ere —_ 8 
lihat pada gambar 28. 


MeESSITE 





À Measure Distances and Angles | 
gbr-3.14-Contoh hasil gambar dengan path.png-15 





0.0 pixels 0 pixels 


njuk jarak 


Distance: 


Angle: 180.00 ° 











ee Ca) 








Gambar 27. Measure 
distances & angles 
editing. 








atau sudut suatu image. 


Move layers & selections 

Berfungsi untuk menggerakan layer yang 
terpilih sehingga layer tersebut dapat ber- 
pindah kedudukanya. Selain itu, juga me- 
miliki fungsi untuk menggerakan suatu 
image namun kondisi image harus dalam 


keadaan terseleksi. Peranti ini memiliki 


70 03/2007 @ INFOLINUX 


kesamaan fungsi dengan piranti move pada 

Photoshop, namun yang membedakan pi- 

ranti move pada Photoshop hanya berperan 

dalam menggerakan image-nya saja dengan 
kondisi image tidak harus dalam kondisi 
terseleksi. 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan proses 
kerjanya berikut ini: 

1. Klik peranti Move layers & selections 
dan setelah itu pilihlah salah satu layer 
yang akan dipindahkan kedudukanya. 

2. Dan kemudian gerakan mouse untuk 
memulai proses perpindahan kedudu- 
kan layer tersebut. 


Crop or resize an image 
Crop berfungsi untuk memotong suatu ba- 
gian image sehingga terbentuk image baru 
yang ukuran layer-nya sesuai dengan uku- 
ran image, sedangkan Resize sama untuk 
mengubah ukuran image namun ukuran 
layernya masih tetap seperti ukuran layer 
image sebelumnya. Sedangkan, peranti crop 
memiliki kesamaan fungsi dengan piranti 
crop pada Photoshop. 

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara 
Resize dan Crop, maka perhatikanlah image 
sebelum dan sesudah di Rezise atau Crop. 


5 F 











Gambar 30. Image setelah di Gambar 31. Image setelah 
resize. di crop. 





Dan berikut ini merupakan proses kerja 
peng-crop-ingan atau peresizan suatu image: 
1. Klik peranti Crop or Resize an image 

dan setelah itu lakukan proses croping 

atau resize image dengan cara men-drag 

mouse sampai dengan ukuran yang di- 

kehendaki. 

2. Lalu akan muncul kotak dialog Crop & 


Resize dan kemudian klik tombol Crop 
apabila ingin melakukan proses croping, 
namun apabila ingin melakukan proses 


resize klik tombol Resize. 


Rotate the layer or selection 

Memiliki fungsi untuk memutar layer atau 

image yang dalam kondisi terseleksi. Pe- 

ranti rotate layer or selection ini memiliki 
peran yang sama dengan menubar Edit > 

Transform > Rotate pada Photoshop. Se- 

dangkan pada menubar Edit > Transform 

> Rotate pada Photoshop hanya mampu 
memutar image saja, namun tidak dalam 
kondisi image terseleksi. 

Adapun proses kerja perotasiannya 
adalah sebagai berikut: 

1. Pilihlah salah satu layer yang akan di- 
lakukan proses perotasian dan kemudian 
klik peranti Rotate the layer or selection. 

2. Dan kemudian lakukan proses perota- 
sian atau pemutaran image. Setelah itu, 
klik tombol Rotate pada kotak dialog 
Rotate untuk mengakhiri proses perota- 


sian. 


Scale the layer or selection 

Berfungsi untuk mengubah ukuran im- 

age pada suatu layer. Terdapat perbedaan 

antara Scale dan Resize, jika pada Resize 
layernya tidak mengikuti ukuran image dan 
image tidak selalu harus utuh bentuknya 
seperti image awalnya. Sedangkan, pada 

Scale layer akan mengikuti ukuran image 

dan image tetap utuh bentuknya seperti 

image awalnya. 
Proses kerjanya adalah sebagi berikut 
ini: 

1. Pilihlah salah satu layer yang akan di- 
lakukan proses perotasian dan kemudi- 
an klik peranti Scale the layer or selection. 

2. Dan kemudian lakukan proses peruba- 
han ukuran image. Setelah itu klik tom- 
bol Scale pada kotak dialog Scale untuk 
mengakhiri proses perubahan ukuran 


image. 


Shear the layer or selection 
Berfungsi untuk mengubah tampilan image 
sehingga dapat diubah sudut pandangnya 
dari berbagai sudut pandang. Peranti ini 
memiliki kesamaan fungsi dengan perintah 
menubar Edit > Transform > Skew. 

Berikut ini merupakan proses kerja pi- 
ranti shear the layer or selection: 


www.infolinux.web.id 


1. Pilihlah salah satu layer yang akan di- 
lakukan proses shearing dan kemudian 
klik peranti Shear the layer or selection. 

2. Dan kemudian lakukan proses shear- 
ing image. Setelah itu klik tombol Shear 
pada kotak dialog Shear untuk meng- 
akhiri proses shearing image. 

Berikut ini merupakan contoh image 
yang telah mengalami proses shearing se- 

perti yang terlihat pada gambar 32. 


YS” 






Gambar 32. Image setelah di-shear. 


Change perspective of the layer or 
selection 
Berfungsi untuk menampilkan image dalam 
tampilan perspektif sehingga dapat dilihat 
dari berbagai sudut pandang seperti halnya 
proses shearing terdahulu. Peranti change 
perspective of the layers or selection memi- 
liki kesamaan fungsi dengan menubar Edit 
> Transform > Perspective. 

Berikut ini merupakan proses kerja pi- 
ranti change perspective of the layers or 
selection: 

1. Pilihlah salah satu layer yang akan di- 
lakukan proses change perpspective dan 
kemudian klik peranti Change perspec- 
tive of the layer or selection. 





Gambar 33. Image setelah diubah dalam bentuk perspektif. 


2. Dan kemudian lakukan proses peruba- 
han perspektif image. Setelah itu, klik 
tombol Transform pada kotak dialog 
Perspective untuk mengakhiri proses 
perubahan perspektif image. 


Berikut ini merupakan contoh image 


www.infolinux.web.id 


yang telah mengalami proses perubahan 
perspektif seperti yang terlihat pada gam- 
bar 33. 


Flip the layer or selection 

Berfungsi untuk memutar image sebesar 
1800 baik secara vertikal ataupun hori- 
zontal. Piranti flip the layer or selection 
memiliki kesamaan fungsi dengan Edit > 
Transform > Flip Horizontal atau Edit > 
Transform > Flip Vertical. 

Dan berikut ini merupakan proses kerja 
flip the layer or selection: 
1. Pilihlah salah satu 

layer yang akan di- 


ie Givi 


File Xtns Help 


lakukan proses fliping 
dan kemudian klik 
piranti Flip the layer | 





or selection. 
2. Setelah itu pilih salah 
satu checkbox verti- 





kal atau horizontal 
pada Fliping editing 
yang terlihat seperti 
gambar di berikut 

















ini. —— 
Gambar 34. Fliping 


3. Dan kemudian laku- editing. 


kan proses fliping 

image. 

Berikut ini merupakan contoh image 
yang telah mengalami proses fliping vertikal 


seperti yang terlihat pada gambar di bawah 


1n1: 





Gambar 35. Image setelah di-flip. 


Add text to the image 


Berfungsi untuk membuat teks dan kemu- 
dian teks tersebut diubah menjadi sebuah 
image. Teks pada konsep aplikasi program 
desain grafis bukan merupkan teks yang se- 
benarnya seperti teks pada aplikasi program 
pengolah kata. Mungkin persamaan teks 
pada aplikasi program desain grafis me- 
miliki kesamaan dengan peranti text pada 
toolbar drawing OpenOffice.org Writer atau 
piranti text box pada toolbar drawing Micro- 


TUTORIAL GIMP 


soft Office. Selain itu juga, peranti add text 
to image memiliki kesamaan fungsi dengan 
piranti horizontal type, vertical type, hori- 
zontal type mask atau vertical type mask 
pada Photoshop. 

Terdapat dua bentuk teks, yaitu teks 
standar yang hanya memiliki satu corak 
warna saja dan teks bercorak yang memiliki 
bermacam-macam corak. 

Teks standar 

Yang dimaksud dengan teks standar 
yaitu teks yang secara umum hanya terdiri 
dari satu warna atau corak saja. Misalnya 
teks yang hanya memiliki warna merah atau 
warna hitam saja. 

Dan berikut ini merupakan proses pem- 
buatan teks standar menjadi sebuah image: 
1. Klik piranti Add text to 

the image dan kemudian 





da set 
“ & É 
Open Clear RTL 


arahkan pointer ke area 
operasional. Maka ,akan 





. : Help EY close 
tampil kotak dialog Text 
i : 3 Gambar 36. 

editor seperti yang terli Sean 


hat pada gambar 36. 
2. Kemudian sisipkan teks pada ruang edi- 
tor tersebut. Apabila ingin menghapus 
teks cukup klik icon Clear. 
3. Lakukan pengaturan 





File Xtns Help 


me rv. tan 


teks pada editing teks. 
Gambar 37 merupak- 
an “text editing” yang 





sangat berguna dalam | 




















































penyisipan teks. 
Keterangan: Text a 
8 . Font: aa] Sans Bold IF 
@ Font, berfungsi untuk Js. Re Alm 5) 
. . . @ Hinting 
mencari jenis font | crerceastohiner 
Œ Antialiasing 
yang di kehendaki. Color: SIT 
Justify: |[E | 
@ Size, berfungsi untuk |insen (oo B 
sengl HEP 
menentukan ukuran 7 = 
| =) FS ra) 





huruf dan berikut Sa 

Gambar 37. Text editing. 
jenisnya apakah pixel, 
inchi, millimeter atau point. 

@ Color, untuk memberikan atau meng- 
ubah warna teks. 

@ Justify, berfungsi untuk mengatur posisi 
teks secara rata kiri, rata kanan, tengah 
dan rata kiri dan kanan. 

@ Indent, untuk mengatur indentasi pada 
saat setiap memulai paragraf baru. 

@ Line spacing, berfungsi untuk mengatur 
spasi antar paragraf. 


Berikut ini merupakan contoh teks yang 
bersifat standar, seperti yang terlihat pada 
gambar 38. 


INFOLINUX = 03/2007 71 


TUTORIAL GIMP 





Gambar 38. Contoh teks standar. 


Teks bercorak 

Teks bercorak adalah suatu teks yang dihiasi 
oleh beragam corak warna gradient sehingga 
teks tersebut lebih terlihat artistik. 

Dan berikut ini merupakan proses pem- 
buatan teks bercorak menjadi sebuah ima- 
ge: 

1. Lakukan cara yang sama seperti poin 

No. 1-3 pada bagian “Membuat Teks 

Standar”. Dan setelah melakukan proses 








editing. 
2. Maka langkah 

1 1 Seed: 
berikutnya, yaitu = 5 
masih pada layer KE 
yang berisikan Ne 
teks. Klik Script- KAN 
Fu > Render > f | 
Circuit... (Script- dan aaa a 
Fu > Render > Gambar 39. Kotak dialog 

script-fu. 


Lava:.) dan akan 
tampil kotak dia- 
log Script-Fu:Circuit seperti yang terlihat 
seperti gambar 39. 

3. Jangan lupa kondisi checkbox Keep Se- 
lection harus dalam kondisi terpilih. Dan 
klik tombol OK untuk melakukan proses 
rendering. 

4. Setelah itu maka teks akan terlihat tepi- 
nya dikelilingi oleh garis terputus-putus. 
Dan kemudian pilih Fill with a color gra- 
dient agar teks terlihat bercorak. 

Maka, hasilnya akan terlihat seperti 
gambar 40. 





Gambar 40. Contoh teks bercorak. 


72 03/2007 E INFOLINUX 


Fill with a color or pattern 

Berfungsi untuk memberikan warna pada 

bagian dalam suatu image tertutup. Selain 

warna terdapat pula pattern standar yang 
dapat dipergunakan dalam proses pem- 
berian area image. Peranti fill with a color or 
pattern memiliki kesamaan fungsi dengan 
peranti paint bucket pada Photoshop. 

Adapun proses kerjanya adalah sebagai 
berikut: 

1. Pilih objek yang akan diberi warna atau 
pattern dengan kondisi setiap objek yang 
akan diberi warna atau pattern tersebut 
harus dalam kondisi terseleksi, yaitu 
garis tepi objek tersebut dikelilingi oleh 
garis terputus-putus. 


Tie GIMP 





File Xtns Help 


3. Kemudian 


carilah 
bentuk gradien yang 
Anda sukai dengan 
memilihnya pada ba- 
gian Gradient. Dan 
sedangkan untuk 
mencari bentuk-ben- 
tuk gradient dapat 
dengan mengklik pull- 
down Shape. Terdapat 
bermacam-macam 
bentuk 
yaitu Linear, Conical, 
Radial, BI-Linear, dan 


sebagainya. 


gradient, 




















A 
Repeat: | None = 


@ Dithering | 
| 






O Adaptive supersampling 











as a) 
Gambar 42. Gradient 
editing. 


. Klik peranti Fill with a 


color or pattern maka 
akan terlihat Bucket 


Pel tan 
PPA IBD 
santa / 





Pan A BO 



















FG color fill (Fore- 
color), BG 
color fill (Background 


‚Affected Area «Shift» 
@ Fill similar colors 
O Fill whole selection 

Findina Similar Colors. 


Gambar 41. Bucket fill 
editing. 


Fill editing seperti | 

yang terlihat pada 

gambar 41. Bucket Fil 
3. Lalu pilih salah satu ee oS 

option yang terdapat “Gross 

pada Fill Type apakah mies a: 











ground 














color) atau Pattern 


fill. 


Fill with a color gradient 

Bagaimana memberikan bagian dalam image 

tertutup dengan warna gradient (gabungan 

beberapa warna yang tertata dalam berbagai 
macam bentuk dan corak)? Peranti fill with 

a color gradient memiliki kesamaan fungsi 

dengan piranti gradient yang masuk ke 

dalam kelompok piranti paint bucket pada 

Photoshop. 

Jadi, fungsi dari peranti fill with a color 
gradient yaitu untuk memberikan nuansa 
pada area suatu image dalam bentuk warna 
gradien. 

Adapun proses kerjanya adalah sebagai 
berikut: 

1. Pilih objek yang akan di beri warna atau 
pattern dengan kondisi setiap objek yang 
akan diberi warna atau pattern tersebut 
harus dalam kondisi terseleksi, yaitu 
garis tepi objek tersebut dikelilingi oleh 
garis terputus-putus. 

2. Klik piranti Fill with a color gradient 
maka akan terlihat Blend seperti yang 
terlihat pada gambar 42. 


Paint hard edged pixels 
Piranti paint hard edged pixels berfungsi 
untuk membuat garis baik secara vertikal, 
horizontal, atau diagonal. Adapun apabila 
Anda ingin membuat suatu garis lurus maka 
langkah yang harus ditempuh adalah de- 
ngan menekan tombol Shift dan bersamaan 
dengan mendrag mouse. Peranti paint hard 
edged pixels memiliki kesamaan fungsi de- 
ngan piranti pencil pada Photoshop. 
Berikut ini merupakan proses pembuatan 
sebuah garis dengan mengunakan peranti 
paint hard edged pixels: 
1. Klik peranti Paint hard 
edged pixels dan laku- 





kan pengaturan pada 





Pencil editing seperti 

































yang terlihat pada 

gambar 43. Opacity: mmm) 
2. Setelah melakukan | 

pengeditan, maka je 

langkah berikutnya 

yaitu membuat garis 

atau objek bebas. 
Catatan penting: id 


Selain peranti Paint 
hard 


yang berfungsi un- 


edged pixels 


ge tuk sa garis, 
juga pe- 
beat ranti yang memiliki 


Gambar 44. Contoh membuat 
image dengan peranti pencil. 


terdapat 





fungsi yang sama de- 
ngan, peranti paint 
hard edged pixels, yaitu Paint fuzzy brush 
strokes 

Dan berikut ini merupakan contoh dari 
objek yang diciptakan dari pencil seperti 


gambar 44. 


www.infolinux.web.id 


Erase to background or transpar- 

ency 

Peranti erase to background or transparency 

berfungsi untuk menghapus suatu image, 

background dan selain itu juga berperan 
dalam memberikan tingkat transparansi 
atau keremangan pada suatu image. Peranti 
erase to background or transparency memi- 
liki kesamaan fungsi dengan peranti erase 
dan peranti background erase pada Photo- 
shop. 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan proses 
kerjanya berikut ini: 

1. Pertama-tama Anda harus menentukan 
terlebih dahulu layer, di mana objek itu 
berada dan setelah itu klik peranti Erase 
to background or transparency. 

2. Maka, akan terlihat Erase editing seperti 
pada Pencil editing yang terlihat pada 
Gambar 43. 

3. Dan setelah mengatur Opacity atau ben- 
tuk Brush yang akan digunakan maka 
selanjutnya, yaitu melakukan penghapu- 
san bagian-bagian tertentu pada sebuah 
image agar terlihat lebih artistik. 


Gambar 45 dan 46 merupakan tampilan 
image sebelum dan sesudah dilakukan pro- 
ses penghapusan bagian-bagian tertentu. 





Gambar 45. Contoh image 
sebelum proses erase. 


Gambar 46. Contoh image 
sesudah proses erase. 


Airbrush with variable pressure 

Memiliki fungsi yang sama dengan piranti 

pencil atau paintbrush, yaitu untuk mem- 

buat garis. Namun, ada sedikit perbedaan 
apabila pada peranti pencil dan paintbrush 
tidak terdapat pressure, sedangkan pada 

Airbrush terdapat pressure yang berguna 

dalam mengatur ketajaman warna garis. 
Adapun proses pembuatan garis dengan 

peranti airbrush adalah sebagai berikut ini: 

1. Klik peranti Airbrush with variable pres- 
sure dan akan terlihat Airbrush editing 
seperti yang terlihat pada gambar 47. 

2. Dan selanjutanya lakukan pengeditan 
model brush atau ingin mengatur keta- 
jaman garis cukup geser scrollbar ke kiri 
atau kanan pada bagian Pressure. 


www.infolinux.web.id 


3. Setelah proses editing 
berhasil dilakukan, maka 
langkah berikutnya yaitu 
membuat garis pada area WP |, 








operasional. Sama dengan 
Pencil atau Paintbrush 
apabila ingin membuat 


garis lurus tekan tombol 








Shift bersamaan dengan 








Gambar 47. 


mendrag mouse. 


Gambar 48 meru- 
pakan contoh-contoh 
garis setelah dilaku- 





kan proses pengedi- w 


tan pressure pada air- “*p AA 
Gambar 48. Contoh membuat 
image dengan airbrush. 


brush editing. 


Draw in ink 

Berungsi sama halnya dengan piranti-pi- 
ranti membuat garis sebelumnya, yaitu 
Pencil, Paintbrush, atau Airbrush, namun 
yang membedakan dengan peranti-peranti 


membuat garis sebelumnya 





file Xtns Help - 
me PX TRA 
PAKET 
SBANTON/ 
saxgas os 


hanya terdapat tiga bentuk “ 


terdapat banyak model brush 
sedangkan pada Draw in ink 





brush, yaitu lingkaran, kotak, 
dan belah ketupat. Sedangkan, om a 








proses kerjanya adalah seperti (“ww 


berikut ini: ae “an 





1. Klik peranti Draw in ink (Se 


maka akan terlihat Inkedi- = = = 
Gambar 49. Draw 
in ink editing. 




















ting seperti yang terlihat 
pada gambar 49. 

2. Apabila ingin mengatur ketajaman garis 
dapat dilakukan pada bagian Adjustment 
» Size dan apabila ingin memilih bentuk 
brush klik salah satu option pada bagian 
Type. 

3. Dan selanjutnya, yaitu mengarahkan 
pointer ke area operasional untuk memu- 


lai pembuatan objek bebas atau garis. 


Dan berikut ini meru- 
pakan contoh hasil objek 
atau garis yang dibuat 


dengan menggunakan 





piranti draw in ink se- 


perti yang terlihat pada gambar 50. Contoh image 
gambar 50. dari peranti draw in ink. 


Paint using Pattern or Image 
Regions 


Memiliki fungsi yang sama halnya dengan 


TUTORIAL GIMP 


piranti-piranti pembuatan objek terbuka 

atau garis sebelumnya, namun yang mem- 

bedakan pada peranti paint using patterns 
or image regions dapat menggunakan pat- 
tern dalam pembuatan garis atau objek ter- 
buka. Peranti paint using patterns or image 
regions memiliki fungsi yang sama dengan 
peranti clone stamp atau peranti pattern 
stamp pada Photoshop. 

Adapun proses kerjanya adalah sebagai 
berikut: 

1. Klik peranti Paint using —. 
Patterns or Image Regions 
maka akan terlihat Ink ed- 
iting seperti yang terlihat MP sg 


santTan)/ 


pada gambar 51. 





2. Kemudian klik option Pat- | = 5 


tern source dan pilih jenis se 





Source 


pattern yang dikehenda- fR 














ki. Selanjutnya arahkan —= Ca 
Gambar 51. 
Clone editing. 





pointer ke area operasional 
untuk membuat garis atau 


objek terbuka dengan pattern. 


Berikut ini meru- 
objek 


terbuka atau garis den- 


pakan contoh 


gan menggunakan pat- 





tern seperti yang terli- 
Gambar 52. Contoh image 
dari piranti paint using pat- 
terns or image regions. 


hat pada gambar 52. 


Blur or Sharpen 
Piranti blur or sharpen berfungsi untuk 
memberikan efek pada suatu image se- 
hingga image tersebut terlihat buram atau 
cerah. Dengan demikian jika suatu image 
terlihat agak buram, maka dapat di buat 
lebih cerah dengan mengatur tingkat keta- 
jaman begitu juga sebaliknya jika suatu 
image terlihat sangat kontras atau terang 
maka dapat diatur tingkat blur nya sehingga 
image tersebut tidak terlalu kontras. Pe- 
ranti blur or sharpen ini memiliki kesamaan 
fungsi dengan peranti blur dan peranti 
sharpen pada Photoshop. 

Adapun proses pembluran atau peng- 
kontrasan image adalah seperti berikut 
ini: 

1. Klik piranti Blur or Sharpen maka akan 
terlihat Convolve editing seperti yang 
terlihat pada gambar 53. 

2. Lalu pilih jenis Convolve apakah blur 
atau sharpen. Dan kemudian arahkan 
pointer ke bagian image yang akan di- 
blur atau sharpen warnanya. 


INFOLINUX H 03/2007 73 


TUTORIAL GIMP 


Untuk lebih jelasnya 
maka perhatikanlah 
contoh image sesudah 
di-blur, maka akan terli- 


, hat seperti gambar 54. 














Opacity: me) [100.0 |= * 


lode: | Norma <] 
arsh 
> Pressure sensitivity 


Dj) Fade out 





Q Hard edge 


Convolve Type <Ctrl> 





























@ Blur 

O Sharpen 
Rate: == A Gambar 54. Contoh image setelah 
aja) e 





Gambar 53. Convolve editing. 


Smudge image 

Piranti smudge mensimulasikan gerakan jari 

dengan menyeretkan jari ke cat yang basah. 

Piranti smudge berfungsi untuk memberi- 

kan efek pada suatu image sehingga terlihat 

image tersebut berubah tampilanya dari 
yang semula. Dan peranti smudge ini juga 
memiliki kesamaan fungsi dengan piranti 
smudge yang terdapat pada Photoshop. 

Sedangkan proses kerja dari piranti 
smudge ini adalah sebagai berikut: 

1. Klik peranti Smudge image, maka akan 
terlihat Smudge editing seperti yang ter- 
lihat pada gambar 55. 

2. Dan lakukan proses editing pada Smudge 
editing. Dan kemudian arahkan pointer 
ke bagian image yang akan diberikan 
efek smudge. 


masua aea 





File Xtns Help 
me Pry ERR 
PAKIS 


SANTA La ge sesudah di berikan 


Dan berikut ini 


merupakan contoh ima- 














4 ~~ efek smudge terlihat 
NK | 
= COE | seperti gambar 56. 

Smudge a A 

Opacity: =T [100.0 [>] 





Brush: Pepper | 
D Pressure sensitivity 
J Fade out 


Q Hard edge 
Rate: (= [500 [$ 














Gambar 55. Smudge editing. 











Gambar 56. Contoh image hasil 
smudge. 





Dodge or Burn strokes 

Peranti dodge or burn strokes berfungsi un- 
tuk menggelapkan atau menerangi area ima- 
ge, piranti dodge or burn strokes didasarkan 
atas teknik fotografer tradisional di mana 
seorang fotografer menahan cahaya untuk 


74 03/2007 E INFOLINUX 


menerangi area image atau meningkatkan 

expose untuk menggelapkan area image. 

Adapun peranti dodge or burn strokes 

memiliki kesamaan fungsi dengan peranti 

dodge atau peranti burn yang termasuk ke 
dalam satu kelompok pada Photoshop. 
Untuk memahami lebih jauh tentang 
piranti dodge or burn strokes ini, maka per- 
hatikan proses kerjanya seperti berikut ini: 

1. Klik peranti Dodge or Burn strokes, 
maka akan terlihat Dodge/Burn editing 
seperti yang terlihat pada gambar 57. 

2. Dan lakukan proses editing pada Dodge/ 
Burn editing. Dan kemudian arahkan 
pointer ke bagian image yang akan di- 
berikan efek Dodge atau Burn. 

Dan berikut ini 


merupakan contoh im- 





me PN 
age sesudah di berikan 


efek dodge dan burn 
sehingga terlihat seperti 








— | gambar 58. 














Dodge/Burn 0 & 
Opacity: a ) (100.0 |=] - 





> Pressure sensitivity 


Dj) Fade out 





CJ Hard edge 


Type <Ctrl> 
@ Dodge 


























© Burn 
Mode = 
Gambar 57. Dodge/Burn Gambar 58. Contoh image setelah 
editing. | proses dodge dan burn. 


Background and Foreground 

Piranti background and foreground adalah 
merupakan peranti dasar dalam proses pe- 
nyuntingan, pemanipulasian, pemodifika- 
sian, atau pembuatan image. Peranti back- 
ground berfungsi sebagai penghias latar 
belakang dari suatu image dan sedangkan 
foreground berfungsi sebagai penghias latar 


al 


suatu file image baru Gambar 59. Peranti foreground 
and background. 


depan dari suatu image. 
Umumnya ketika 


Kita ingin membuat 


maka akan terlihat 
background baik itu berlatar belakang pu- 
tih, transparansi atau warna tertentu. 

Proses kerja switching foreground dan 
background adalah sebagai berikut: 

Untuk memindahkan kedudukan antara 
piranti foreground dan background, maka 
cukup mengklik peranti switch foreground 
dan background. 


Proses merubah warna foreground dan 
background adalah sebagai berikut: 
1. Klik salah satu pe- enno same ceng 


ranti foreground 





atau background 











HTML Notation: |o000ff 
curone: NN |_| || | mam 
ol: jc) LAI 


maka akan tampil 


kotak dialog fore- te 
Gambar 60. Kotak dialog 
foreground atau background. 








ground atau kotak 
dialod background 
seperti yang terlihat pada gambar 60. 

2. Kemudian lakukan pengaturan warna 
yang di kehendaki pada kotak dialog 
foreground atau background tersebut. 


Catatan penting: 

Pada dasarnya, pengaturan warna pada 
piranti foreground atau background tidak 
terbatas hanya untuk pengaturan back- 
ground saja, namun juga dapat diterap- 
kan dalam pengaturan warna suatu area 


image. 


Brush, Pattern, and Gradient 

Pada dasarnya, setiap peranti yang telah 
dijabarkan sebelumnya memiliki keterkait- 
an dengan peranti brush, 6 

pattern dan gradient. Pi- a. 
ranti-piranti yang umumnya Gambar 61. Peranti 


brush, pattern dan 


berhubungan dengan piranti gradient 


brush, yaitu piranti pencil, 

airbrush, paint fuzzy, dan sebagainya. Se- 
dangkan peranti-peranti yang umumnya 
berhubungan dengan piranti pattern dan 
gradient, yaitu di antaranya peranti paint 
bucket, piranti gradient, peranti paint using 
pattern, dan peranti lainya. 

Sedangkan, peranti brush, pattern dan 
gradient yang dibahas pada sub-subbab, 
yaitu tentang seputar pengaturan format 
dari piranti brush, pattern, atau gradient 
tersebut. 

Proses pengaturan perubahan format 
brush adalah sebagai berikut: 

1. Klik peranti Brush 


r “T irtishiss PALLETIIG, 











maka akan tampil Os = 
kotak dialog Brush- [| 


eeo >- | 

. . . . >. * | 

63 V PT = 
: Spacing: me -— | 100.0 |$ 


$ PK ia 
es seperti yang ter- 
lihat pada gambar 


























2. Kemudian lakukan |L@JLGJ “J's Le) 
pemilihan bentuk Gambar 62 Kotak dialog 
brushes. 


dan ukuran dari 
brush yang dikehendaki pada kotak dia- 
log brushes tersebut. 

Mohamad Sukarno [karno180372@ gmail.com] 


www.infolinux.web.id 





Jika dalam satu sistem terdapat banyak apli- 
kasi memiliki database user dengan isi yang 
identik, maka duplikasi data menjadi tak 
terelakkan. LDAP server sebagai penyimpan 
data user seringkali digunakan oleh aplikasi- 
aplikasi untuk melakukan lookup sebagai 
bagian dari proses otentikasi. Dengan meng- 
gunakan LDAP server setiap aplikasi tidak 
perlu menyimpan data user untuk otentikasi. 
Dengan demikian, database user akan terpusat 
dan lebih cepat dan mudah untuk dipelihara, 
dimodifikasi maupun ditambah. 


Kebutuhan 

Fedora Directory Server 

Pada directory inilah semua informasi me- 
ngenai user disimpan dan selanjutnya setiap 
proses otentikasi akan melibatkan server ini. 
Dapatkan paket aplikasinya pada http://direc- 
tory.fedora.redhat.com. 


Postfix 

Mail Transfer Agent yang akan digunakan un- 
tuk pengiriman email. Paket ini dapat Anda 
temukan dalam CD/DVD distro fedora. 


Dovecot 

IMAP server skaligus POP3 server yang akan 
menjembatani antara MUA (Mail User Agent) 
dengan MTA (Mail Transfer Agent). Paket ini 
juga dapat Anda temukan dalam CD/DVD 
distro Fedora. 


Sguiremail 
Aplikasi Mail User Agent berbasis web yang 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL POSTFIX MAIL SERVER 


akan digunakan untuk mengakses e-mail me- 
lalui browser dengan protokol IMAP. Paket 
ini juga dapatAnda temukan dalam CD/DVD 
distro Fedora. 


Mozilla Thunderbird 

Mail User Agent berbasis desktop yang akan 
digunakan untuk mengakses e-mail melalui 
protokol POP3. Anda juga dapat mengguna- 
kan MUA lain seperti Mozilla Messenger atau 
Evolution. Versi terbaru Thunderbird dapat 
Anda download dari http://www.mozilla.com. 


Mkntpwd 

Aplikasi ini berfungsi untuk membuat 
Samba password pada sambaLMPassword 
dan sambaNTPassword dalam bentuk ter- 
enkripsi. Paket berupa source code dapat 
Anda download di 
net/data/mkntpwd.tar.gz. 


http://www.nomis52. 


Apache dan PHP 


Sguirrelmail merupakan aplikasi berbasis web 
dan menggunakan php script. Agar aplikasi 
tersebut berjalan maka apache web server 
dengan dukungan php harus diinstal. Pa- 
ket-paket tersebut terdapat dalam CD/DVD 
Fedora. 


Konfigurasi 

Fedora Directory Server (FDS) 
Sebelummemulaikonfigurasie-mail, diasumsi- 
kan FDS sudah dalam kondisi operasional, 
yaitu sudah berisi database user dan berfungsi 
dengan baik untuk digunakan sebagai otenti- 


etiap aplikasi multiuser dapat dipastikan memiliki database user untuk menyimpan 
user-user yang memiliki akses terhadap aplikasi. Postfix Mail Server adalah salah satu 
aplikasi multiuser yang memiliki dukungan yang baik untuk diintegrasikan dengan 


LDAP server. Berikut ini langkah-langkah menghubungkan Postfix dengan FDS. 


kasi user. 

Meskipun sudah dapat digunakan, namun 
konfigurasi standar pada FDS masih belum 
memungkinkan untuk dapat berhubungan 
dengan aplikasi Postfix. Akan ada penamba- 
han objek dan beberapa atribut serta penam- 
bahan permission pada ACI. 

@ Penambahan object dan atribut. 
Tambahkan objectclass “mailgroup” dan 
tambahkan dua atributnya, yaitu “mail” 
dan “mgrpDeliverTo” pada tiap user ac- 
count. 

@ Atribut sambaLMPassword dan sam- 
baNTPassword harus ditambahkan pada 
ACI self access jika menginginkan sinkro- 
nisasi dengan atribut userPassword. 

@ Penambahan permission ACI pada self ac- 
cess. 

ACI pada basedn harus ditambahkan per- 

mission read (default-nya write). 


Postfix 

Pada dasarnya, ada beberapa point utama 

dalam konfigurasi yang akan kita lakukan, 

yaitu: 

@ alias Idap (/etc/postfix/Idap-aliases.cf) 
Berisi konfigurasi untuk mapping user 
email dengan unix/LDAP user. Sesuaikan 
konfigurasi server host dan server base 
dengan konfigurasi pada Fedora directory 
serverAnda. 
bind - no 
version = 3 
timeout = 20 
size limit = 1 


INFOLINUX H 03/2007 75 


expansion_limit = 9 

start_tls = no 

tls_require_cert = no 

server host = Idap://svr6.xx.co. 
id/ 

search base = ou=Groups ,dc=xx,dc 
=co,dc=id 

scope = sub 

query filter = (mail=4s) 

result attribute = mgrpDeliverlo 
special result filter = %s@zd 


user ldap (/etc/postfix/Idap-users.cf) 
Berisi konfigurasi lookup user pada LDAP 
saat terjadi proses otentikasi user oleh 
postfix. File ini memiliki isi konfigurasi 
yang hampir sama dengan Idap-aliases.cf. 
bind = no 

version = 3 

timeout = 20 

size limit = 1 

expansion limit = Ø 

start_tls = no 

tls_require_cert = no 

server host = Idap://svr6.xx.co. 
id/ 

scope = sub 

search base = ou=Groups,dc=xx,d 
c=co,dc=id 

query filter = (mail=%s) 


mail hosting (/etc/postfix/main.cf) 

Di sini didefinisikan konfigurasi mail 
server untuk mengatur pengiriman dan 
penerimaan e-mail, penolakan e-mail, 
relay (meneruskan), dan lain sebagainya. 
Parameter smtp_recipient_restriction 
digunakan agar pengirim hanya dapat me- 
ngirim pada destination tertentu saja. Dan 
parameter always_bcc digunakan untuk 
membuat arsip lalulintas e-mail pada mail 
server yang dapat digunakan oleh admin 
sebagai back-up. 

myhostname = svr6.xx.co.id 
myorigin = xx.co.id 
inet_interfaces = all 
mydestination = xx.co.id 

virtual alias maps = Idap:/etc/ 
postfix/|Idap-aliases.cf 
local_recipient_maps = $alias 
maps, Idap:/etc/postfix/|dap- 
users.Cr 
unknown_local_recipient_reject_ 
code = 959 

mynetworks = 127.0.0.0/28, 


76 03/2007 m INFOLINUX 


TUTORIAL POSTFIX MAIL SERVER 


192.9.18.0/24, 192.9.19.0/24 
alias_maps = hash:/etc/aliases 
alias_database = hash:/etc/ 
aliases 

home_mailbox = Maildir/ 
smtpd_recipient_restrictions = 
reject_unauth_destination 
always_bcc = archieve@xx.co.id 


Dovecot 
Aplikasi ini sebagai penghubung bagi mail cli- 
ent agar bisa melakukan koneksi ke postfix 
mail server dan ke Fedora directory server me- 
lalui protokol IMAP atau POP3. 
@ Koneksi Postfix 
Koneksi ke Postfix mail server dilakukan 
oleh dovecot melalui file konfigurasi /etc/ 
dovecot.conf . Selain parameter protokol 
dan default mail environment perlu juga 
ditambahkan konfigurasi ldap. Hal ini di- 
karenakan kita akan menggunakan FDS 
sebagai backend untuk mendapatkan data- 
base password dan user. 
protocols = imap pop3 
listen = [::] 
default_mail_env = maildir:~/ 
Maildir 
auth default { 
mechanisms = plain 


passdb ldap { 
# Path for LDAP configuration 


file, see doc/dovecot-ldap.conf 


for example 
args = /etc/dovecot-|dap.conf 
oh 


userdb Idap 4 
# Path for LDAP configuration 


file, see doc/dovecot-ldap.conf 


for example 

args = /etc/dovecot-|dap.conf 
oe DI ”e#'F 
2 “ee 


@ Koneksi Idap 

Koneksi ke Idap server (FDS) dilakukan 
oleh dovecot melalui file konfigurasi / 
etc/dovecot-ldap.conf. File inilah yang ke- 
mudian melakukan koneksi ke password 
database dan user database pada Idap 
server. Berikut ini adalah parameter yang 
digunakan (lakukan beberapa penyesuaian 
pada parameter yang berhubungan dengan 
FDS). 

Otentikasi user e-mail akan didapat de- 
ngan mencari pada objek mailgroup de- 


ngan value atribut mgrpDeliverTo adalah 
username yang dimasukkan oleh user. 
Setelah itu, membandingkan password 
yang dimasukkan dengan atribut user- 
Password pada posixAccount sesuai user- 
name yang bersangkutan. 

hosts = svr6.xx.co.id 

dn = “cn=Directory Manager” 


dnpass = “fdsmanagerpasswd” 
Idap version = 3 

base = dc=xx, dc=co, dc=id 
deref = never 


scope = subtree 
user filter = (&(objectClass-mail 


group) (mgrpDeliverTo=%u) ) 
pass filter = (&(objectClass=posi 
xAccount ) (uid=%u) ) 


default pass scheme = CRYPT 


Apache dan PHP 


Aplikasi tersebut cukup diinstal dengan konfi- 
gurasi default. 


Squirrelmail 

Setelah paket squirrelmail diinstal, maka 
untuk akses langsung file konfigurasi dapat 
ditemukan di /etc/squirrelmail dan aplikasi 
web terletak di /usr/share/squirrelmail. Pada 
Fedora Core 5 secara otomatis squirrelmail 
dapat diakses dari http://localhost/webmail 
tetapi tentunyaAnda masih bisa mengubah- 
nya sesuai dengan kebutuhan. 

Squirrelmail menyediakan interface un- 
tuk melakukan konfigurasinya, yaitu dengan 
mengeksekusi skrip /usr/share/squirrelmail/ 
config/conf.pl. Beberapa point utama yang 
harus dikonfigurasi adalah: 

1. Domain 

Pada menu utama pilih Server Settings - 

Domain 
2. Alamat smtp dan imap server 

Pada menu utama pilih Server Settings- 

Update IMAP Settings / Update SMTP 

Settings 
3. Directory data dan attachment 

Pada menu utama pilih General Options- 

Data Directory / Attachment Directory 
4. Server ldap 

Pada menu utama pilih Address Book- 

Change LDAP Servers setelah itu jawab 

pertanyaan yang diajukan oleh squir- 

relmail sesuai dengan konfigurasi FDS 

Anda. 

5. plugin change Idappass 
Plugin ini berfungsi untuk mengubah pass- 


www.infolinux.web.id 


word account Idap. Ekstrak paket plugin 
ke dalam /usr/share/squirrelmail/plugins. 
Lalu edit parameter pada file /usr/share/ 
sguirrelmail/plugins/change Idappass/ 
config.php seperti berikut: 

$ldap server = ‘svr6.xx.co.id’ ; 


$ldap protocol version = 3; 
$ldap password field = 


‘userPassword’ ; 
$ldap_user_field = ‘uid’; 
$ldap base dn = 
“dc-xx,dc-co,dc-id”'; 

$no bind as user - false; 
$change Idapsmb-true: 


$mkntpwd-' /usr/bin/mkntpwd ; 
$1dapsmb Impassword-' sambaLMPass 


word’ ; 

$ldapsmb ntpassword-' sambaNTPass 
word’; 

$debug = false; 








mkntpwd 
Utillity ini berfungsi untuk membuat en- 
kripsi dari samba password yang disimpan 
dalam atribut sambaLMPassword dan sam- 
baNTPassword. Download dan simpan pada 
/usr/local/src, setelah itu jalankan perintah 
berikut ini: 

# tar -zxvf mkntpwd.tar.gz 

# cd mkntpwd 

# make 


# cp mkntpwd /usr/bin/ 


Pengujian 
Sebelum memulai untuk melakukan pengujian 
sebaiknya kita harus memastikan semua 
service yang kita perlukan sudah dijalankan. 
Jalankan service-service berikut ini: 
@ LDAP server/FDS 

# /opt/fedora-ds/slapd-svr6/ 


start-slapd 


@ Postfix mail server 


# service postfix start 


@ Dovecot 
# service dovecot start 


@ Apache webserver 


# service httpd start 


LDAP server (FDS) 


Cek keberadaan user pada FDS beserta e-mail 
accountnya dengan perintah “ldapsearch -x 
| grep nama_user” tanpa tanda kutip. Jika ha- 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL POSTFIX MAIL SERVER 


sil perintah tersebut menampilkan username/ 
uid dan email user, maka FDS sudah berjalan 
dengan baik. 


Postfix mail server 

Dengan menggunakan perintah “mail” pada 
shell atau konsole, kita dapat mengirim e-mail 
teks. Jika status pengiriman e-mail sama de- 
ngan “sent”, maka e-mail sudah terkirim. 
Selanjutnya bisa kita cek dengan membuka 
file email pada directory Maildir dalam home 
directory user yang bersangkutan. 

Untuk melihat e-mail yang baru saja kita 
kirim, gunakan perintah “cat” untuk me- 
nampilkan isi e-mail berupa teks yang file-nya 
terdapat pada directory Maildir pada home 
user. Dengan demikian, konfigurasi postfix 
sudah benar. 


Dovecot 

Sebelum kita mencoba akses e-mail melalui 
dovecot, pastikan service-nya sudah berjalan. 
Setelah itu lakukan telnet ke server dovecot 
dengan port 110. Anda akan diminta untuk 
memasukkan username dan password. Lalu- 
Anda bisa cek mailbox dengan perintah “stat” 
yang akan menampilkan jumlah e-mail pada 
mailbox dan perintah “retr” disertai nomor e- 


mail untuk melihat isi e-mail. 


Jika Anda bisa membuka e-mail yang 
dikirim sebelumnya dengan menggunakan 
dovecot, maka konfigurasi dovecot sudah 


benar. 


Apache dan PHP 
Jalankan aplikasi web browser lalu masukkan 
pada address “http://svr6” tanpa tanda kutip 
atau http://localhost. Jika Fedora Core test 
page dapat ditampilkan, berarti web server 
Anda sudah berjalan dengan baik. 

Untuk pengujian PHP support pada web 
server, lakukan perintah berikut: 
# touch /var/www/html/phptest.php 
# echo “<? phpinfo() ?>” > /var/ 
www/html/phptest.php 


Setelah itu pada web browser masukkan 
pada address “ http://svr6/phptest.php” tan- 
pa tanda kutip. Jika browser menampilkan in- 
formasi mengenai aplikasi PHP yang terinstal, 
maka bisa dipastikan web server sudah di-sup- 
port oleh PHP. 


Squirrelmail 
Akses _ http://svr6/webmail/src/configtest.php 
dan http://svr6/webmail. Jika semua baik, 
tidak akan ada error dan user bisa login. 

Sigid Wahyu Utomo [sigidwu@gmail.com] 


CYBER Bld 10th Floor 
Jl.Kuningan Barat no.8 Jakarta 12710 


Phone.(021)5268000 Fax.(021)5266444 
http:/ /www.cakraweb.com - info @cakraweb.com 


with spec : 
SATA 160Gb, Intel Pentium D 2,8, 512 Mb 





INFOLINUX = 03/2007 77 








ROUTER & BRIDGES 
CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 32M Flash/64M 
DRAM 


SWITCH FIBRE / GIGABIT 
SCOM 3016479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, 
unmanaged 





CISCO 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM 


3COM 3017700 Superstack 3 Switch 4900, 12x 100/1000baseT 





CISCO 1760 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash / 64DRAM 


3COM 3017702 Superstack 3 Switch 4900SX , 12x 100/1000baseSX 





CISCO 1841-HSEC/K9 1841 Security bundle with AIM-VPN, Advance IP Services, 
64MB FLASH / 256MB DRAM 


ALLIED TELESYN AT-GS916GB 16 port, 10/100/1000TX + 2 Gbic expansions, 
Unmanaged 





CISCO 1841-SEC/K9 1841 Security Bundle, Advance Security, 64MB FLASH / 
256MB DRAM 


CISCO WS-C2950T-48-SI 48 Ports 10/100 Mbps and 2 ports 10/100/ 
1000BASE-T uplinks, Standard Image 





CISCO 1841-11 1841 bundle with WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, 32MBFLASH / 
128MB DRRAM 


CISCO WS-C2970G-241-E 24 Ports 10/100/1000T Enhanced Image 








CISCO 1841-T1SEC/K9 1841 Security Bundle with WIC-1DSU-T1-V2, Advance 
Security, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


CISCOWS-C3560G-48TS-S Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard 
Image 





D-LINK DES-3226S/E 24 port 10/100/1000Mbps, Stackable 





CISCO 2611XM Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, 32Flash / 
128DRAM 


D-LINK DGS-1008D/E 8 port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, 
Stand-alone, Unmanaged, Desktop 





CISCO 2801 2801 Router AC Power, 2FE, 4slots (2HWICs), 2AIMS, IP BASE, 64MB 
FLASH / 128MB DRAM 


LINKSYS SR2016 16-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 





LINKSYS SR2024 24-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 





CISCO 3825-HSEC/K9 3825 Security Bundle, AIM-VPN/EPII-PLUS, Advance IP 
Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


LINKSYS SRW2024 24-Port, 10/100/1000Mbps Gigabit Switch with WebView 





TRENDNET TEG-S41SX 5-port (4 x 10/100/1000, 1 x Mini GBIC) Gigabit Switch 





CISCO 3845 3845 with AC Power, 2GE, 1SFP, 4NME, 4HWIC, IP Base, 64MB 
FLASH / 256MB DRAM 





CISCO 805 Ethernet/Serial Router, One 10BASE-T (RJ-45), One Serial port 





CISCO 805 Bundle CISCO 805 + CAB-SS-V35MT= 


ALTUSEN KHO116 1 Console(PS/2), 16 Server (PS/2), 1 Built-in KVM 
Extender(local). Use KA-9250(remote). 





CISCO 837-K9 Cisco 837 ADSL Router 


ALTUSEN KH88 1 Console(PS/2), 8 Server (PS/2) with adjustable front panel 





CISCO 851W-G-A-K9 Dual Ethernet Security Router 802.119 FCC compliance 


ATEN ACS1208A 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2); w/ Firmware Upgrade; OSD 





LINKSYS RT31P2 Broadband Router with 2-phone ports for Voice-over-IP 


ATEN ACS1216A 1 Console(PS/2), 16 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade; OSD 





LINKSYS RVO82 VPN Router 2 port WAN 8 port RJ45, load balancing 


ATEN CS1004 1 Console(PS/2), 4 Server(PS/2) w/ Audio; support AT&Serial; OSD 





TRENDNET TW100-BRF114U DSL/Cable Firewall Router /w 4-port Switch / 
w USB Print Server 


ATEN CS1008 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio; support AT&Serial; OSD 





ATEN CS1016 1 Console(PS/2), 16 Server(PS/2) w/ Audio: support AT&Serial; OSD 





TRENDNET TW100-BRM504 ADSL Modem + Firewall Router /w 4-port Switch 


ATEN CS1262C 2 Port DVI KVM Switch (PS/2 interface) 





TRENDNET TW100-BRV204 DSL/Cable Broadband VPN Firewall Router / 
w 4-port Switch 


ATEN CS1708 1 Console(USB), 8 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Daisychainable 
with ACS1208AL/1216AL. 





TRENDNET TW100-BRV304 DSL/Cable Broadband advanced VPN Firewall Router / 
w 4-port Switch 


ATEN CS1716 1 Console(USB), 16 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Daisychainable 
with ACS1208AL/1216AL. 





TRENDNET TW100-S4W1CA 10/100Mbps DSL/Cable Broadband Router /w 4- 
port Switch 


ATEN CS1732AC 1 Console(USB), 2 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) w/ Audio: 
cable included 





SWITCH 10/100 MBPS 
COM 3016470 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 16port, Unmanaged 





ATEN CS1734AC USB, include 4x 1.8m USB Cable 





ATEN CS17426 2-port Dual-View KVM Switch 





ATEN CS1744C 4-port Dual-View KVM Switch 





3C0M 3016471 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port, Unmanaged 


ATEN CS1762C 2 port DVI KVM Switch (USB interface) 





COM 3016790A OfficeConnect Switch Sport 10/100Base-T, Autosensing 


ATEN CS1764C 4 port DVI KVM Switch (USB interface) 





3C0M 3016792 OfficeConnect Dual Speed Switch 16 port 10/100 BaseT 





ALLIED TELESYN AT-FS724L 24 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast 


ATEN €81772€ 2 Port USB KVME Switch with 3 Port(RJ45) 10/100Mpbs 
Ethernet port / 2 Port USB2.0 Hub built in 





Ethernet Switch 





ALLIED TELESYN AT-FSW708 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast 
Ethernet Switch 


ATEN CS1774C 4 Port USB KVME Switch with 5 Port(RJ45) 10/100Mpbs 
Ethernet port / 2 Port USB2.0 Hub built in 





ATEN CS62AZ 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2) with Audio; built-in cable 





ALLIED TELESYN AT-FSW716 16 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast 
Ethernet Switch 


ATEN CS62UZ 1 Console(USB), 2 PCs(USB) with Audio: built-in cable 





ATEN CS62Z 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2) without Audio: built-in cable 





D-LINK DEF-3526 24 Ports, 100 Base-Fo 


ATEN CS64AZ1 Console(PS/2), 4 PCs(PS/2) with audio: Built-in Cable 





D-LINK DES-1016D/E 16-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, 


ATEN CS64UZ 1 Console(USB), 4 PCs(USB) with Audio: built-in cable 





D-LINK DES-1026G/E 24 port 10/100 Mbps, Auto-sensing, 2 port 10/1000 Mbps 
Auto-sensing, Unmanaged 


ATEN CS74EC 1 Console (PS/2), 4 PCs (PS/2), cable included 





ATEN €S9134 1 console (PS/2), 4 server (PS/2), support AT & serial OSD 





LINKSYS EF3124 EtherFast® 3124, 24-Port 10/100 Ethernet Switch,Autosensing 
(Module Optional) 


ATEN CS9138 1 CONSOLE 8 PORT WITH OSD 





ATEN CS913809 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2): support AT&Serial; OSD; Black 





LINKSYS SD205 5-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Unmanageable 


ATEN CS914C 1 Console(PS/2), 4 PCs(PS/2): support AT: cable included 





LINKSYS SD208 EtherFast, 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Rack-Mount, 
Unmanageable 


ATEN VS94A port Video Splitter(250MHz).1920x1440 @60Hz. 65m 





BELKIN FIDK102P Omniview 2-Port KVM Switch with Built-In Cabling, PS/2 





LINKSYS SD216 ETHERFAST DESKTOP 16 PORT, 10/100MBPS SWITCH 





LINKSYS SR224 - 


D-LINK DKVM-8E/E 8-port video, PS/2 keyboard,PS/2 mouse KVM switch, 
3 set of cables included 





SMC FS5 EZ Switch™ 10/100 Ezswitch 5 Ports 10/100 Mbps Utp, Full Duplex, 
Non Managable 


DELL AS-180AS 8-port video, PS/2 keyboard,PS/2 mouse KVM switch, 2x PS2 
Server Interface Pod, Power Cord, 2.5m, 220V Europe 





TRENDNET TE100-S16 16-port 10/100Mbps N-Way Switch (Rack Mount) 


LEVELONE KVM-0405 4-port KVM Switch PS/2 w/ Cable (Palm Size) 





TRENDNET TE100-S32+ 32-port 10/100Mbps N-Way Switch with Fiber Slot 
(Rack Mount) 


LINKSYS PS2KVM4 ProConnect 4-port Compact KVM Switch for 4 CPU 





LINKSYS SVIEWO4 ProConnect 4-Port KVM Switch for 4 CPU's 





TRENDNET TE100-S5P 5-port 10/100Mbps N-Way Mini Switch (Plastic Case) U 


78 03/2007 E INFOLINUX 





LINKSYS SVIEWO8 ProConnect 8-Port KVM Switch for 8 CPU's 


www.infolinux.web.id 


INFO HARGA 





WIRELESS LAN IEEE 802119 

3COM 3CRDAG675B 11a/b/g Wireless PCI Adapter 54 Mbps SMC 2862W-G EZ Connect g Wireless USB Adapter, 11/54Mbps, 2.4GHz OFDM, USS 100 
SCOM 3CRGPC10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g PC Card 2.0, 64/128-bit WEP encryption and IEEE802.1x authentication, USB 2.0 

3COM 3CRGPOE10075 OfficeConnect® Wireless 108Mbps 11g PoE Access Point SMC Pro Wire 11/22MBps Auto Sensing Wireless Cable/ DSL BroadBand USS 160 
3COM 3CRTRV10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Travel Router Router + 11MBps Wireless USB Adapter 

3COM 3CRUSB20075 OfficeConnect Wireless 11g USB Adapter 108 Mbps SMC WMR-AG\ EZ-Stream Universal 2.4GHz/5GHz Wireless Multimedia Receiver USS 450 
SCOM 3CRWE4546/2 OfficeConnect Wireless 11g Access Point 54 Mbps 11/54Mbps, IEEE 802.119, IEEE 802.114, IEEE 802.11b compliant, built in antenna 

COM 3CRWE8250/5 3Com AP8250 802.11g Dual Slot Access Point TRENDNET TEW-401PC-- 125/54Mbps 11g Wireless PC Card USS 45 
3COM 3CRWE875075 AP8750 802.11a/g Dual Slot Access Point TRENDNET TEW-403PI+ 125/54 Mbps, IEEE802.11g Wireless PCI Adapter USS 70 
3COM 3CRXJK10075 OC Wireless 108 Mbps 11g Xjack PC Card/PCMCIA TRENDNET TEW-410APB+ 125/54Mbps 11g Wireless Access Point with Bridge USS 85 
ALLIED TELESYN AT-WA1004G 802.11B/G Wireless Access Point Router 4 port TRENDNET TEW-423PI 54Mbps, IEEE802.11g Wireless PCI Adapter USS 50 
10/100TX Switch and 1 x 10/100TX WAN Port TRENDNET TEW-424UB 54Mbps 11g Wireless USB Adapter USS 50 
ALLIED TELESYN AT-WA3404 11 Mbps SOHO Access Point with 4 10/100TX TRENDNET TEW-430APB 54Mbps 11g Wireless Access Point with Bridge USS 90 
ALLIED TELESYN AT-WCP200G 54Mbps, IEEE802.11g, Wireless PCI Adapter TRENDNET TEW-432BRP 54Mbps 11g Wireless SPI Firewall Router with 4-port USS 15 
BELKIN F5D7000uk Wireless Desktop Network Card, 54Mbps, 802.119 Switch 

BELKIN F5D7001ak High Speed Mode Wireless G Desktop Network Card, 125mbps TRENDNET TEW-435BRM 54Mbps Wireless ADSL Modem Firewall Router / USS) =) 125 
BELKIN F5D7011ak Wireless Notebook Network Card, 125Mbps, 802.119 w 4-port Switch 

BELKIN F5D 7050 Wireless USB Network Adapter, 802.119 TRENDNET TEW-IA040 Indoor Omni Antenna (4cBi) USS 30 
BELKIN F5D7230ak4 Wireless DSL/Cable Gateway Router, 54Mbps, 802.119 TRENDNET TEW-IAO6D Indoor Directional Antenna (6dBi) USS ag 
BELKIN F5D7330uk 802.119 Wireless Ethernet Adapter, Ideal for Gaming Console TRENDNET TEW-OA24D Outdoor Directional Antenna (24dBi) USS 190 
BELKIN F5D8000ak Wireless Pre-N Desktop Network Card OEM Antenna 24 dBi 2.4 Ghz Grid Antenna to N-Female/N-Male (oem) Rp 710.000 
BELKIN F5D8010ak Wireless Pre-N Notebook Network Card OEM Antenna 24 dBi 2.4 Ghz Grid Wire Antenna to N-Female/N-Male (oem) Rp 730.000 
BELKIN F5D8230-4 Wireless Pre N Router 3COM 3CWE580 6ft ULL Antenna Cable Rp 530.000 
D-LINK DSA-3100/E Hot Spot Gateway for Wireless Internet Connection 3COM 3CWE581 20ft ULL Antenna Cable Rp 760.000 
D-LINK DWL-1750 Outdoor 2.4GHz (802.11b) Wireless Bridge/Router 3COM 3CWE582 SOft Ultra Low Loss Antenna Cable Rp 1.600.000 
D-LINK DWL-2100AP/E 108/54Mbps (802.119) Wireless LAN Access Point with 3COM 3CWE591 6/8dBi Dual-Band Omni Antenna Rp 1.600.000 
1 Removeable Antenna, 1-port UTP 10/100Mbps, Manual CD + Power Supply + 3COM 3CWE592 3/4 Dual-Band Ceiling Mount Antenna Rp 1.125.000 
UTP Cable Included 3COM 3CWE59 18/20 dBi Dual-Band Panel Antenna Rp 2.200.000 
D-LINK DWL-G120 54Mbps USB to wireless LAN converter, IEEE 802.11g with 3COM 3CWE597 4/6dBi Dual-Band Hallway Antenna Rp 1.225.000 
built-in antene 3COM 3CNJPSE Network Jack Ethernet Power (POE Injector), 1 Port, 48 Volts Rp 260.000 
D-LINK DWL-G122 Wireless LAN USB Adapter, 54Mbps COMPEX WPE54G POE-100-3.3 kit Power Over Ethernet Adaptor Rp 465.000 
D-LINK DWL-G630 PCMCIA Wireless G DLINK DWL-P200 Power Over Ethernet Adapter Rp 550.000 
D-LINK DWL-G650+ Wireless IEEE802.119, PCMCIA Adapter, 2,4 Ghz, Data Rate DLINK DWL-P50 Power Over Ethernet Adapter Rp 490.000 
LINKSYS WAPPOE Power Over Ethernet Adapter Kit : 5V Rp 440.000 
LINKSYS WAPPOE12 Power Over Ethernet Adapter Kit : 12V Rp 490.000 
MIKROTIK RB/P54 Passive POE Base Unit Rp 135.000 
OEM PoE Power Over Ethernet Injector (High Quality) Rp 100.000 
OEM PoE Switching Adapter +48V 0.8A (for POE Injector) Rp 280.000 







































































































































































88 Mbps, Indoor 

LINKSYS EG1064 Instant Gigabit Network Adapter (64 Bit) 

LINKSYS WAG54G Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
54Mbps, Indoor 

LINKSYS WAP546 Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
54Mbps, Indoor 

LINKSYS WAP54GPE Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate MODEM 
































54Mbps 

LINKSYS WET54G Wireless IEEE 802.11b, Ethernet Bridge, 2.4GHZ, Data Rate 
11Mbps 

LINKSYS WMP54G IEEE802.11g, PCI Card for Desktop 

LINKSYS WPC51AB Wireless PCMCIA, 54 Mbps 

LINKSYS WPC54GS Wireless-G Notebook Adapter with Speedbooster 

LINKSYS WRT54G Wireless G Broadband + Router 

LINKSYS WRT54GS Wireless G Broadband + Router, Speed Booster 

LINKSYS WUSB54G Wireless-G USB Network Adapter 

LINKSYS WVC54GC Wireless-G Internet Video Camera 

SENAO SL 2611CB5 Wireless Outdoor 

SENAO SL 3054CB3+ DLX Wireless AP/Bridge Client Bridge, Point-to-Point, 
Point-to-Multi Point, PnP, DHCP Client, Hide SSID, MAC Address filtering - 
Detachable antenna (TNC Male Reverse) 

SMC 2555W-AG Elite Connect Universal 2.4GHz/5GHz Wireless Access Point, 
Support PoE 64/128/152-bit WEP encryption, IEEE 802.1x authentification access 
control with key rotation 

SMC 2602W v.3 EZConnect Wireless 11 Mbps 2.4 Ghz DSSS Wireless 

Ethernet PCI Card 

SMC 2642W EZConnect Wireless 11Mbps 2.4GHz DSSS Wireless Ethernet 
Compact Flash Card 

SMC 2662W V.4 EZConnect Wireless USB Adapter, 11Mbps 2.4GHz DSSS 

(Direct Sequence Spread Spectrum), dual dipole antenna, 64/128-bit WEP encryption 
SMC 2802W EZConnect G Wireless PCI Adapter 11/54Mbps 2.4GHz, IEEE 602119 
SMC2835W EZConnect G Wireless 32 bit Cardbus Adapter 11/54 Mbps, 2.4GHz 


2WIRE 1070 1-Port ADSL Modem Router 

2WIRE 1700HG 4-Port ADSL Modem Router, IEEE802.11g9 Wireless 

Access Point 

3COM 3CRWDR101A-75 3Com OfficeConnect ADSL Wireless 54 Mbps 11g USS 89 
Firewall Router 

ALLIED TELESYN AT-AR236E ADSL Modem, Router 1 Port 10/100 Mbps USS gs 
ALLIED TELESYN AT-AR256E ADSL, Router, RJ-11 4-Port 10/100 TX, Net USS 95 
Firewall ADSL 2/2 Plus 

CISCO CISCO857-K9 ADSL SOHO Security Router USS 440 
LINKSYS AG-241 Modem ADSL VPN 4 Port USS 79 
LINKSYS BEFCMU10 EtherFast Cable Modem with USB & Ethernet Connection USS 85 
LINKSYS WAG354G Wireless-G ADSL Gateway USS 95 
MOTOROLA SURFboard® SB5101 Cable modem Docsis 2.0 USS 110 
PROLINK Hurricane 9000P Modem ADSL 4 port USS 78 
VIGOR 2700GE 4 Port ADSL Router, Wireless AP Rp 2.200.000 
ZYXEL 660 ADSL Modem, 1 Port Rp 990.000 
GROWELL GW1033C CDMA Modem, CDMA Protocol 2000 1x with R-UIM Rp 2.340.000 
SONY ERICSSON GC 79 GSM/GPRS Modem, Wireless LAN PC Card, 115 Kbps, Rp 1.490.000 
SMS & Fax 

SPEEDUP3G SU-5100P CDMA Modem, CDMA Protocol 2000 1x with R-UIM Rp 1.450.000 
Optional, 153,6 Kbps 

SPEEDUP3G SU-5100U Wireless USB CDMA Modem External, CDMA 2000 1x Rp 1.580.000 
With R-UIM, 153,6 Kbps 

ZTE MC315 CDMA Modem, CDMA Protocol 2000 1x with R-UIM Optional Rp 1.490.000 
ZTE MG870 CDMA Modem, CDMA2000 1X Modem, 153.6 Kbps Rp 1.490.000 











































































































www.infolinux.web.id INFOLINUX = 03/2007 79 


KUIS 


SiP 


PT Sistem Integral Perkasa 


Ingin mendapatkan 
hadiah berupa Edimax 
Access Point EW- 
7209APg dengan 
integrasi switch ethernet 
4-port? 

EDIMAX menyediakan 1 
buah Access Point untuk 1 
orang pemenang. 

Baca keterangannya di 
bawah ini. 


— DODDODOD—DMO— —SYW 
— DL ODOTOODrTO—TU—NG) 
TArTUwXN—r——ONGr 
NOmMmS525—D— — ND—NDO 
—O0O— ——DO—L——XMW 
— XKMDODT—PDY—DDDOD— — 
QwQM-CTrNXVUTK<AMOQ 
-~-rProurgdar-r@araxk va <«kdQ & 
— W— YWX—DOOTO—NDW 
—NXKwOAOXKOxXSsOSsSsuwumMmUL 
TD—D—ONDSKET DOWN 
XKUOrN—AxXU—O0MOsr 
ONOr f=Q-OQr-—-A-ADO 


>—-OwWOPFrOV-ONwZO}!} 
V=HrQon-A V0HA—-VvVx<x—ODU 


Garanya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas tersembunyi aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux. Arah tulisan bisa berupa horizontal, vertikal, 


maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Termasuk grup apakah aplikasi-aplikasi yang tersembunyi di atas? 
a. Desktop 3D b. Distro Komersial c. Desktop Komersial 


Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUX<spasi>03<spasi>[Jawaban A/B/C]<spasi>Nama 


fc. 
GMP TELKOMSEL FLEXI 


Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 9333 (tarif Rp2000/SMS berlaku untuk semua operator). SeS fren @esa 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. 


Contohnya: LINUX 03 B Cary Grant 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 1 April 2007. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 05/2007. 


Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi /nfoL/NUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 
co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi /nfoL/NUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 9.30-16.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 





80 03/2007 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 







InfoLINUX 04/2007 


LINUX Terbit 


EDISI MENDATANG "7 


: a 


1 


= Membuat 
tam Aplikasi 
A | Jaringan 
— di Linux 


: 






















tre 


“3 i 
st ON k 
ah di = > i 
TETTU A N 


Manajemen Kapasitas Harddisk | Menggunakan Wireless Adapter 
dengan LVM dengan Chipset Zydas 


Memahami konsep dasar LVM, konfigurasi LVM, Langkah-langkah mengompilasi dan mengenali 
dan pemanfaatan LVM, untuk memanajemen wireless adapter yang menggunakan chipset Zydas 
kapasitas penyimpanan pada sistem Anda. zd1211 di platform Linux. 























Tr slackware linux 











Multimedia Streaming di Linux Membangun Paket Slackware 


Berbagai aplikasi audio/video streaming yang Membahas detail cara pembuatan paket Slackware. 
berkualitas tinggi sudah terdapat di Linux. Ikuti Mulai dari bentuk tarball, tahap kompilasi, sampai 
pembahasan berbagai aplikasi ini di edisi depan. pembentukan paket Slackware yang siap pakai. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


82 03/2007 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


